TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 28 

TERBIT PADA HARI SENIN 

17 FEBRUARI 2020 

RplO.OOO/eks | 16 Halaman 



Leleinimlktffl 


Kebanggaan Anak Negeri 



Evakuasi 12 Jenazah 



JAYAPURA - Dua belas jenazah 
penumpang helikopter MI-17 
yang jatuh di Pegunungan Man¬ 
dala, Distrik Oksop, Kabupaten 
Pegunungan Bintang, Papua, pada 
Juni 2019, telah berhasil dievakuasi 
ke Jayapura. Di lokasi kecelakaan, 
tim evakuasi mendapati sejumlah 
barang pribadi milik penumpang 
hilang, termasuk senjata. 

Wakil Kepala Penerangan Ko¬ 
dam (Wakapendam) XVII/Cen- 
derawasih. Letkol Inf Dax Sian- 
turi mengatakan proses evakuasi 
jenazah penumpang helikopter 
MI-17 dimulai pada pukul 06.00... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

SBY Akan Diganti 

JAKARTA - Muncul spekulasi 
pergantian tampuk pimpinan tert¬ 
inggi dari tangan Susilo Bambang 
Yudhoyono atau SBY di kongres 
Partai Demokrat pada Mei men¬ 
datang. 

“Mungkin saja berubah kalau ada 
permintaan dari daerah, sejauh ini 
masih Mei (kongres) Insya Allah,” 
kata Wakil Ketua Umum Demokrat 
Syarief Hasan di kawasan Menteng, Ja¬ 
karta Pusat, hari ini, Minggu, (16/2)... 

BERSAMBUNG KE HAL15 



Tiba dari Malaysia, BN Mengaku Alami Gejala COVID -19 


AMBON - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Maluku, dr. Meikyal Pontoh M.Kes menyatakan indikasi 
BN (19) pemuda asal Desa Sifnana, Kecamatan Tanim- 
bar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
terjangkit wabah Virus Corona atau Corona Virus Dis- 


ease 2019 (COVID-2019) sangatlah lemah. 

“Justru tidak mirip infeksi corona virus. Karena pada 
saat dirawat yang bersangkutan tidak demam, hanya 
mengeluh sakit belakang,” ujar dia melalui pesan seluler 

BERSAMBUNG KE HAL15 


Gubernur Murad Bonceng Istri ke Kilmuri 



BULA - Selain menempuh per¬ 
jalanan selama enam jam melalui 
jalur darat dan laut dari Kota 
Bula untuk sampai ke Kecamatan 
Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian 
Timur, Rabu (12/02), ada peristiwa 
yang cukup unik saat kunjungan 
Duta Parenting Provinsi Maluku, 


Widya Murad Ismail, menemui 
anak-anak stunting atau gizi kronis 
di wilayah yang masih terisolir itu. 

Selepas mengunjungi locus stunt¬ 
ing di desa Kilmuri, Gubernur Ma¬ 
luku Murad Ismail, memboncengi 
istrinya yang tidak lain Duta Par¬ 
enting Maluku menuju desa Kilbon 
dengan sepeda motor jenis skuter 
matic. Spontanitas Gubernur itu 
menarik perhatian masyarakat se¬ 
tempat. 

Jalan yang dilalui Gubernur ada¬ 
lah jalan gusuran berbatu sejauh 2 
kilometer. Di kecamatan dengan 
luas wilayah 166 km2 itu, baru ada 
ruas jalan sepanjang 7 km yang di¬ 
buka tahun 2018 lalu. Ruas jalan 
ini pun belum di aspal. Tidak ada 
kendaraan roda empat, hanya ada... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 




AnakAdatR^WanuKaiSSa 


KRI Multatuli di Saumlaki 


Papua Siap Jadi Tuan Rumah PON XX 2020 


JAYAPURA - Menpora Zainudin 
Amali memastikan Provinsi Pap¬ 
ua telah siap menjadi tuan rumah 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
XX 2020 pada 20 Oktober sampai 2 
November mendatang. 

“Saya berharap tak ada keraguan 
lagi (dari provinsi lainnya di Indo¬ 
nesia), jangan ada lagi pertanyaan 
tentang kesiapan (Papua sebaga) 
tuan rumah (PON). Saya bersa¬ 
ma Ketua KONI Pusat dan tim 
sudah menyaksikan dari dekat 
sejak Selasa (11/2) bahwa dari 
persiapan yang sudah berjalan be¬ 
berapa bulan dan masih ada sisa 
waktu, secara keseluruhan Papua 
siap jadi tuan rumah PON 2020,” 
di Stadion Papua Bangkit, Kabu¬ 
paten Jayapura, Kamis (13/2)... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 



Sekapur Sirih dari Ramba 

Ada bahasa yang bilang, jangan 
suruh orang lain perhatikan ale pu 
anak kalo ale sendiri seng mampu jaga 
dan rawat ale pu anak. Kalimat ini yang 
jadi ungkapan umum masyarakat... 

BERSAMBUNG KE HAL.14 



Maluku di Putri Indonesia Latih Kembangkan Tais 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.12 


BACA DI HAL.16 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































02 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Danlanal Sambut Kedatangan KRI Multatuli-561 di Saumlaki 


SAUMLAKI - Pengacara di Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar, Provin¬ 
si Maluku, Cartes Asbit Rangotwat, 
SH., MH menyebutkan bahwa salah 
satu anggota Komisi A (DPRD) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tanimbar, Nelson Lethulur telah 
membuat berita bohong atau hoax 
tentang penggunaan dana hibah 
dari Pemerintah Daerah (Pemda) 
Tanimbar saat dirinya menjabat 
sebagai Ketua Perhimpunan Ma¬ 
hasiswa Maluku Tenggara Barat 
(MTB) di Surabaya pada tahun 2015 
dan 2016 lalu. 

Ia menjelaskan bahwa ada bebera¬ 
pa hal yang harus dirinya luruskan, 
dimana Lethulur menyebutkan saat 
itu dirinya berkedok presiden ma¬ 
hasiswa pada Universitas Merdeka 
Malang dan melakukan penggela¬ 
pan dana yang diperuntukkan bagi 
para mahasiswa asal Bumi Duan Lo- 
iat ini. Selain itu Lethulur menuding 
bahwa dirinya telah menipu dan 
menodai kepercayaan Pemda Ta¬ 
nimbar. 

“Saya mau luruskan dulu yang per¬ 
tama, saya ini orang Maluku, Tanim¬ 
bar dan Kristen pertama yang jadi 
presiden mahasiswa di Universitas 
Merdeka Malang periode 2010-2011. 
Kalau yang bersangkutan menyebut¬ 
kan saya berkedok presiden maha¬ 
siswa artinya seolah-olah presiden 
mahasiswa kan, jadi dia salah besar, 
itu hoax,” kata Rangotwat saat jumpa 
pres pada Minggu (16/2). 

Kemudian, terkait pemberitaan 
penggelapan dana beasiswa dirinya 
memaparkan bahwa dana bantuan 
Pemda Tanimbar saat masa kepemi¬ 
mpinan mantan Bupati Bitzael Tem- 
mar tersebut adalah merupakan 
dana hibah bukan beasiswa karena 
menurutya Pemda tidak pernah 
memberikan bantuan beasiswa ke¬ 
pada organisasi mahasiswa daerah 
untuk dikelolah, tetapi langsung 
kepada mahasiswa bersangkutan. Ia 
pun memaparkan dana hibah yang 
diberikan kepada pihaknya sebe¬ 
sar Rp50 juta di tahun 2015 dan Rp 
Rp 100 juta di tahun 2016 saat itu 
pun digunakan untuk kepentigan 
organisasi lewat kegiatan di Tanim¬ 
bar, Surabaya dan Jakarta. 


“Saya sampaikan bahwa tentang 
presiden mahasiswa itu berbeda 
dengan jabatan saya yang kemudian 
dia tuduhkan bahwa saya gelapkan 
dana. Tahun 2015 hinggga 2017 saya 
menjadi ketua perhimpunan ma¬ 
hasiswa MTB di Surabaya. Jadi yag 
benar itu saya bukan seoagai presi¬ 
den mahasiswa karena sudah selesai 
kuliah saat itu, tetapi sebagai ketua 
perhimpuann mahasiswa mtb di 
Surabaya,” paparnya. 

Sebelumnya, Nelson Lethulur ke¬ 
pada wartawan telah mengatakan 
bahwa dalam fungsi pengawasannya 
dia menemukan kejanggalan teruta¬ 
ma mengenai pemberian beasiswa 
dari Pemkab Tanimbar kepada para 
mahasiswa yang menuntut ilmu di 
perguruan tinggi Malang. 

Sebagai Sekretaris Komisi A, 
Lethulur mengungkapkan dari lapo¬ 
ran dan aduan yang masuk kepihak- 
nya, menyebutKan bahwa dana ma¬ 
hasiswa puluhan juta yang diberikan 
Pemkab kepada Rangotwat ternyata 
telah digelapkan. Dana itu menurut 
dia seharusnya diperuntukkan bagi 
para mahasiswa asal Bumi Duan 
Lolat ini. Bukan itu saja, CR menipu 
mahasiswa melainkan menipu dan 
menodai kepercayaan pemda kepa¬ 
da yang bersangkutan. 

“Saya pertanyakan kinerja Inspek¬ 
torat yang meloloskan pengawasan 
internal terhadap beasiswa yang se¬ 
lama ini digelapkan oleh oknum-ok¬ 
num yang tidak bertangungjawab,” 
tandas Lethulur, Jumat (14/2) 

Oleh sebab itu, Lethulur me¬ 
minta Inspektorat Tanimbar untuk 
segera memanggil Rangotwat dan 
mengaudit dana beasiswa tersebut 
sehingga kedepannya tidak boleh 
terjadi kecolongan seperti ini, baik 
kepada oknum atau dinas badan 
yang mengelola dana beasiswa ini. 
Apalagi diberikan kepada satu orang 
mengelolanya. 

“Saya mempertanyakan kapa¬ 
sitas intelektual dia? Intelektual 
forcenya masuk kategori apa? Ya 
semoga di momen hari kasih say¬ 
ang ini, CR bisa lebih penuh cinta 
untuk memp er tangungj awabkan 
dana-dana beasiswa adik-adik kita 
di Tanimbar,” tandasnya. (L02) 


SAUMLAKI - Komandan Pang¬ 
kalan Angkatan Laut (Danlanal) 
Saumlaki di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku, Letkol 
Laut (P) Hartanto, M.Tr. Han beserta 
Perwira Staf dan Prajurit menyambut 
sandarnya kapal perang Republik In¬ 
donesia (RI) KRI Multatuli-561.Kapal 
perang di jajaran Satuan Kapal Ambifi 
Komando Armada II yang dinakhodai 
oleh Kolonel Laut (P) Irwan Sondang 
P. Siagian terhut sandar di Dermaga 
Umum Saumlaki Jl. Pelabuhan, Kelu¬ 
rahan Saumlaki, Kecamatan Tanimhar 
Selatan (Tansel) pada Senin (11/2). 

Dalam pelayaran tersebut on board, 
terdiri dari Komandan Gugus Kea¬ 
manan Laut (Guskamla) Koarmada 
III Laksma TNI Taat Siswo Sunar- 
to, S.E., M.Si beserta Paban Analev 
Guskamla Koarmada III Letkol Laut 
(T) Kunarto, A.Md., S.E., S.H., M.H. 


KRI ini adalah kapal tertua ke dua 
di TNI AL setelah KRI Dewaruci, 
asalnya adalah kapal tipe subma¬ 
rine tender. Kapal tersebut menja¬ 
di kapal markas dibawah kendali 
Operasi Gugus Keamanan Laut 
Komando Armada III untuk melak¬ 
sanakan operasi patroli keamanan 
di wilayah laut timur Indonesia. 

Kapal yang dibuat oleh galangan 
Ishikawajima Harima, Tokyo - Je¬ 
pang pada tahun 1961 ini mempu¬ 
nyai berat dengan muatan penuh 
6.741 ton, serta muatan kosong 
3.220 ton. Dimensi kapal ini 111,35 
X 16 X 6,98 meter, dan ditenagai 1 
mesin diesel barmeister & wain - 1 
shaft dengan 5500 bhp. Kecepatan 
maksimumnya 18,5 knot atau setara 
34 km per jam. Kapal ini diawaki 
oleh 134 personel dengan fasilitas 
hanggar pada dek helikopter, (L02) 



Nelson Lethulur Dituding Buat Berita Hoax 


31 Gempa Menggunung Selama 1 Minggu 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku memberikan pan¬ 
tauan aktivitas gempabumi seban¬ 
yak 31 kali dari Jumat (07/02/2020) 
hingga Kamis (13/02/2020) di seki¬ 
tar wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki, George F. A. 
Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa ber¬ 
dasarkan magnitude terdapat 0 
kejadian gempabumi dengan mag¬ 
nitude kecil kurang dari 3,0 SR, 10 
kejadian gempabumi dengan mag¬ 
nitude sedang diantara 3,0 hingga 
5,0 SR dan 1 kejadian gempabumi 
dengan magnitude besar sekitar 
lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 5 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 


kurang dari 60 km, 6 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 0 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km serta ti¬ 
dak ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang terjadi 
para periode tersebut didominasi 
oleh gempabumi dengan kedala¬ 
man menengah. Pada umumnya 
gempabumi yang terjadi di sekitar 
Laut Banda terjadi pada kedala¬ 
man menengah hingga dalam yang 
diduga bersumber dari aktivitas 
zona subduksi di Selatan Malu¬ 
ku akibat pertemuan Lempeng 
Samudera Indonesia Australia 
yang menunjam terhadap Lempeng 
Benua Eurasia. Sedangkan untuk 
gempabumi dangkal dan lokal di 
sekitar Tanimbar diduga disebab¬ 
kan oleh adanya aktivitas sesar 
lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (LOl) 


Samapta Polres MTB Patroli Pengamanan Gereja 


SAUMLAKI - Sat Samapta Ke¬ 
polisian Resor (Polres) Maluku 
Tenggara Barat (MTB) di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku, melaksanakan kegiatan 
rutin yaitu Patroli dan pengamanan 
di beberapa gereja pada Kota Saum¬ 
laki dari pukul 08.00 WIT hingga 
11.00 WIT pada Minggu (16/2). 

“Sebagai anggota Kepolisian den¬ 
gan tugas sebagai pelindung, pen¬ 
gayom dan pelayan masyarakat, 
sudah sepantasnya untuk melak¬ 
sanakan kegiatan pengamanan di 
gereja sebagai bentuk pelayanan 
kepada masyarakat khususnya ke¬ 
pada umat Nasrani yang sedang 
melaksanakan ibadah,” jelas Kasat 
Samapta AKP Nahum Tengah. 

Ia menambahkan pengaman¬ 
an tersebut juga bertujuan untuk 
memberikan rasa aman dan nya¬ 
man bagi jemaat gereja, selain itu 
untuk mencegah terjadinya gang¬ 
guan kamtibmas di lingkungan 
sekitar gereja. 

“Pengamanan gereja ini rutin di 
lakukan oleh anggota kepolisan 
dari Satuan Samapta Polres Maluku 
Tenggara Barat setiap hari minggu 


“Harapan kami agar umat Nasra¬ 
ni dapat melaksanakan ibadahn¬ 
ya dengan hikmat karena adanya 
pengamanan yang dilakukan oleh 
anggota Kepolisian,” tambahnya. 

Sementara itu, ibadah minggu 
yang dilaksanakan pada bebera¬ 
pa gereja di Kota Saumlaki ber¬ 
langsung aman dan lancar. (Mll) 


NOMOR PENTING 


Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

Pengaduan PTSP 


ing; 

0812-4740-5697 

Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

Damkar MTB 
0821-9836-5288 

Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















TANIMBAR RAYA 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Polres MTB Berbagi Kasih Lewat Program Berseri 



SAUMLAKI - - Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) di Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku 
melaksanakan kegiatan berbagi 
kasih dengan keluarga dari Cepu 
Erlely di Kelurahan Saumlaki, Ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel) pada Hari Rabu (12/2). 

Program Berbagi Seribu Sehari 
(Berseri) bersumber dari sum¬ 
bangan personel MTB pada setiap 
apel pagi sebesar RplOOO yang di¬ 
gunakan untuk membeli sembako 
guna diserahkan bagi warga mas¬ 
yarakat Saumlaki yang membu¬ 
tuhkan. 

Sambako yang diserahkan terdiri 
dari 1 karung beras 25 Kg, 1 Karton 
mi instan, 1 cerigen minyak goreng 
( 5 liter ), 5 Kg gula pasir dan 1 rak 
telur. Pemberian sembako diser¬ 
ahkan langsung oleh Wakapolres 
MTB, Kompol Lodevicus Tethool, 
SH., MH dan menyampaikan bah¬ 
wa kegiatan berbagi kasih yang 
dilakukan oleh Polres MTB adalah 
murni dengan ketulusan hati tanpa 
ada motifasi lain. 

Kegiatan dilanjutkan dengan 


mengunjungi keluarga Yohanes 
Ditilebit di Kelurahan Saumlak. 

Sembako yang diberikan terdiri 
dari 1 karung beras 25 Kg, 1 Kar¬ 
ton mi instan, 1 cerigen minyak 


goreng ( 5 liter ), 5 Kg gula pasir 
dan 1 rak telur. 

Pemberian sembako diserahkan 
langsung oleh Wakapolres MTB, 
Kompol Lodevicus Tethool, SH., 


MH yang menyampaikan kepada 
Ditilebit bahwa kegiatan berbagi 
kasih yang dilakukan itu adalah 
murni dengan ketulusan hati tanpa 
ada motifasi lain. 

Berikut personil yang terlibat da¬ 
lam kegiatan itu adalah Kasat Bin- 
mas Kompol Simon A. Mansilety, 
PS. Paur Min Bag Sumda Bripka 
Izak D. Moriolkosu, Brigadir Sat 
Binmas Bripka Yakob Larwuy, 
Brigadir Sat Binmas Bripka A. Jo- 
hanes, PS Paur Humas Subbag Hu¬ 
mas Bag Ops Bripka Fred Y. Punay, 
PS Paurlat Bag Sumda Brigpol 
Frangky S. Watumlawar dan Sub¬ 
bag Humas Bag Ops Bripda Yuli- 
ana Anindjola. 

Personil yang terlibat dalam ke¬ 
giatan Kasat Binmas, Kompol Si¬ 
mon A. Mansilety, Brigadir Sat 
Binmas Bripka Yakob Larwuy, 
Brigadir Sat Binmas Bripka A. 
Johanes, PS Paur Humas Sub¬ 
bag Humas Bag Ops Bripka Fred 
Y. Punay, PS. Paurlat Bag Sumba 
Brigpol Frangky S. Watumlawar, 
Brigadir Bag Sumda Bripka Yuli- 
ana Anindjola dan Subbag Humas 
Bag Ops Bripka Angky Lona (MH) 


500 Pelajar SMP Negeri 1 Tansel Kunjungi Perpusda 


Kasi Propam Pimpin Rapat Quick Wins 


SAUMLAKI - Sebanyak 500 siswa 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 2 Tanimbar Selatan (Tansel) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku mengunjungi 
Perpustakaan Daerah (Perpusda) di 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Tanimbar pada Kamis (13/2). 

Menurut Kepala Sekolah (Kepsek) 
SMP Negeri 2 Tansel, Naomi Refua- 
lu, S.Pd bahwa kunjungan tersebut 
bertujuan untuk memperkenal¬ 
kan perpusda kepada para siswa 
dari Kelas VII hingga IX sekaligus 
menjalankan penilaian pendidikan 
karakter sesuai dengan kurikulum 
2013 (K13). 

Ia pun berharap selepas kunjungan 
itu, para siswa bisa langsung dilayani 
oleh dinas bersangkutan dalam 
pembuatan kartu perpustakan, seh¬ 
ingga para siwa bisa setiap saat me¬ 
ngunjungi perpusda dan mendapat 
sumber literasi sesuai kebutuhan 
belajar. “Kegiatan ini untuk mebaca 
literasi sehingga siswa bisa men¬ 
genal dan mengaktulisasikan diri 
dalam mencintai buku dan bukan 
saja membaca, tetapi juga presenta¬ 


si apa yang mereka baca. Ini kegia¬ 
tan pertama dan pasti mereka akan 
datang kembali untuk membaca,” 
harap Naomi. 

Sementara itu. Kepala Dinas Kear¬ 
sipan dan Perpustakaan Tanimbar, 
Mesak Rahandekut, S.Pd., M.Pd 
sangat mengapresiasi SMP Negeri 
2 Tansel yang dalam jumlah besar 
sudah mengunjungi Perpusda. Ia 
menyampaikan bahwa SMP Negeri 
2 sudah sangat memahami fungi 
Perpusda sebagai sarana belajar yang 
bukan saja dilakukan pada jam-jam 
informal, selain di sekolah. 

Ia pun mengajak seluruh sekolah 
yang ada di Tanimbar, secara khu¬ 
sus di wilayah Kota Saumlaki untuk 
memanfaatkan fasilitas dan literasi 
yang begitu banyak dari Perpusda. 

“Saya lihat sangat positif bagi mas¬ 
yarakat Tanimbar, kita tahu persis 
bahwa membaca itu sangat penting 
apalagi di daerah kita ini. Kare¬ 
na satu-satunya sumber informasi 
yang ada di Tanimbar adalah per¬ 
pustakaan ini, belum ada perpus¬ 
takaan dimana-mana baik dari pi¬ 
hak swasta,” ajak Rahandekut. (L02) 


SAUMLAKI - Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) di Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Provinsi Maluku menggelar 
rapat Quick wins Polri Tahun ang¬ 
garan 2020 yang dipimpin oleh Kasi 
Ipda Lukas Kora pada Sabtu (15/2). 

Pelaksanaan rapat tersebut ter- 
tempat diruang rapat Polres MTB 
dengan pembahasana masing- 
masing satuan Fungsi yang mem- 
puyai tugas pengemban Quick wins 
Program VI polri sebagai pengger¬ 
ak revolusi mental dan pelopor ter¬ 
tib social di ruangan publik. 

Dalam rapat kasi propam Polres 
MTB menekankan tentang per¬ 
mintaan data yang sudah terbagi 


SAUMLAKI - Waka Polres Maluku 
Tenggara Barat (MTB) Kompol Lode¬ 
vicus Tethool,S.H.M.H.,didampingi 
Kabag Ops Kompol H.RumsoryS. 
Sos,memimpin pelaksanaan rapat 
mediasi permasalahan antara warga 
Desa Wowonda dan Desa Kabiarat 
Kecamatan Tansel, yang bertempat 
diruangan rapat Polres MTB pada 
Sabtu (15/2) pukul 12.26 wit. 

Akibat kisah cinta antara anak 
lelaki Desa Wowonda inisial DY 
dengan anak perempuan Desa 
Kabiarat inisial BS yang berujung 
terjadinya perkelahian pelajar dari 
kedua desa tersebut sehingga melu¬ 
as sampai antar warga kedua desa. 

Bergerak cepat, itulah yang 
dilakukan Polres MTB dalam 
menyelesaikan permasalahan di¬ 
maksud. Para aparat Pemerintah 
desa baik Wowonda maupun Ka¬ 
biarat, para pelajar yang terlibat 
perkelahian serta keluarga dari 
anak - anak pelajar tersebut, hadir 
mengikuti rapat mediasi penyele¬ 
saian masalah dimaksud. 

Dalam rapat mediasi, Waka Pol¬ 
res menyampaikan keprihatinan 
atas peristiwa yang terjadi,dima- 
na kedua desa baik Wowonda dan 


sesuai dengan satfung dan begitu 
juga target yang sudah di tentu¬ 
kan pada B3. “Ini dilakukan dalam 
pelaksanaan rapat triwulan per¬ 
tama tersebut membahas tentang 
rencana aksi kegiatan Quick wins 
dan pelaksanaanya. Diharapkan 
dengan kegiatan ini seluruh sat¬ 
fung terkait giat tersebut dapat 
melaksanakan renaksi hingga ter¬ 
laksana dengan baik,” harap Kasi 
Propam Polres Ipda Lukas Kora. 

Rapat yang berlangsung baik, 
aman dan lancar ini di hadiri op¬ 
erator masing-masing satker pen¬ 
dukung diantaranya, Sat Lantas, 
Sat Samapta, Sat Binmas, Sat Polair, 
Siwas, Humas dan Propam (MH) 


Kabiarat sesuai tatanan adat istia¬ 
dat dari para leluhur yang dimana 
kedua desa adalah saudara ibarat 
kaka dan adik. “Jangan pernah 
menyelesaikan suatu permasalah¬ 
an dengan kekerasan namun ser¬ 
ahkanlah untuk ditangani secara 
hukum. Sebab tidak ada permasala¬ 
han yang tidak dapat diselesaikan, 
laporkan kepada pihak terkait apa¬ 
bila ada permasalahan,” jelas dia. 

Dikatakan, pemerintah desa jan¬ 
gan menjadi provokator atau pemicu 
dari suatu permasalahan. Sehingga 
ia meminta kesadaran bersama, baik 
pemerintah desa,tua - tua adat,to- 
koh pemuda,tokoh masyarakat, 
ketua rukun untuk menjaga situasi 
kamtibmas didalam desa. “Situasi 
aman sangat dibutuhkan Pemerin¬ 
tah guna untuk kelanjutan pemban¬ 
gunan,” ujar Wakapolres. 

Sementara itu,dari kegiatan mediasi 
ini serta adanya hubungan keluarga,- 
maka kedua desa bersepakat untuk 
berdamai dan diselesaikan secara 
adat. Diakhir kegiatan mediasi,saling 
berpelukan dan meneteskan air mata 
antara kedua warga desa, selama ke¬ 
giatan mediasi, situasi berlangsung 
baik,aman dan lancar. (MU) 



Wakapolres Selesaikan Masalah Wowonda - Kabiarat 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











04 sfeLcglemmunlkiiii 


17 FEBRUARI -23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Murad Ismail Dikukuhkan Sebagai Anak Adat Raja Wanu Kai Sia 


AMBON - Dalam kunjungan 
kerjanya ke Kilmuri, Kabupaten 
Seram Bagian Timur, Gubernur 
Maluku Murad Ismail, dikukuhkan 
sebagai Anak Adat Raja Wanu Kai 
Sia (Negeri Sembilan), Negeri Adat 
Kilmuri, Rabu (12/2). 

Pengukuhan orang nomor satu di 
Provinsi Maluku itu dilaksanakan 
di Rumah Raja Kilmuri, ditandai 
dengan penyematan kain berang 
(merah) di kepalanya. 

Pengukuhan Murad berlangsung 
hikmat, disaksikan tetua adat dari 
Gunung Sarbani, Gunung Warleka 
dan Gunung Kalosawat. Hadir pula 
20 utusan desa dan dusun dalam 
petuanan hukum adat Kilmuri. 
Proses pengukuhan adat ini di¬ 
saksikan oleh Bupati dan Wakil Bu¬ 
pati SBT, Sekda Maluku, sejumlah 
pimpinan OPD di lingkup Pemprov 
Maluku, dan masyarakat setempat. 

Raja Negeri Kilmuri, Jafar Kwairu- 
maratu, mengatakan, penetapan 
Murad sebagai anak adat telah 
mendapatkan kesepakatan seluruh 
strata adat di wilayah Wanu Kai 
Sia, Kilmuri. Tarian yang biasanya 
hanya dipentaskan saat pelanti¬ 
kan Raja Kilmuri, kemarin keluar 
menyambut kedatangan Murad 
dan rombongan berupa tari-tar¬ 
ian dengan altar perahu sebagai 
simbol Anak Adat Raja Kilmuri. 
“Hari ini, 35 orang perwakilan dari 
masing-masing desa dan dusun 
dibawah wilayah hukum adat 
Kilmuri telah bersepakat untuk 
mengangkat Pak Murad sebagai 
Anak Adat Raja Wanu Kai Sia, 
Kilmuri. Upacara adat ini juga di¬ 
hadiri kaum Sarbani, kaum Warle- 
la, dan kaum Kalisawat,” kata Jafar. 

Kilmuri adalah salah satu negeri 
adat tertua di Seram Bagian Timur. 
Batas petuanannya dari Kota 


Baru sampai Sumbawa, meliputi 
Gunung Sarbani di hulu kali Bobot, 
Gunung Warlela di hulu kali Beli di 
Teluk Waru, dan di Gunung Kalo¬ 
sawat. Luas wilayah petuanan adat¬ 
nya cukup besar yakni 166 km2, 
terdiri atas satu desa adat (negeri), 
13 desa administratif, dan beber¬ 
apa dusun. Dengan luas wilayah 
petuanan seperti itu, menjadikan 
Kilmuri sebagai negeri adat paling 
luas wilayah ulayatnya di SBT. 

Namun kebesaran nama Kilmuri 
tidak berbanding lurus dengan re¬ 
alita pembangunan di wilayah itu. 
Kilmuri adalah potret buram ke¬ 
timpangan pembangunan di kabu¬ 
paten berjuluk Ita Wotu Nusa ini. 
Pemekaran wilayah SBT menjadi 
kabupaten sendiri, pasca lepas dari 
Kabupaten Maluku Tengah tahun 
2003, belum mampu memangkas 
jurang disparitas dan membuka 
keterisolasian di daerah itu. 

Masyarakat Kilmuri sampai saat 
ini masih terperangkap dalam 
lanskap rimba di ujung timur Pu¬ 
lau Seram. Di depannya (selatan), 
dikurung oleh Laut Banda yang 
pada musim tertentu tidak bersa¬ 
habat untuk dilayari. Mereka ter¬ 
isolir dari akses transportasi (jalan 
raya), tidak punya pelabuhan laut, 
tertutup dari jaringan telekomuni¬ 
kasi, dan belum ada jaringan listrik 
PLN yang masuk menerangi de¬ 
sa-desa dan dusun di Kilmuri dari 
kegelapan. 

Sampai saat ini, baru ada ruas 
jalan sepanjang 7 km yang dibuka 
tahun 2018 lalu dengan anggaran 
APBD Kabupaten sebesar Rp5,5 
miliar. Ruas jalan ini belum di as¬ 
pal, dan sama sekali belum mem¬ 
buka isolasi. Dibutuhkan setidakn¬ 
ya lebih dari 100 km ruas jalan raya 
untuk bisa menghubungkan ruas 



jalan Werinama - Air Nanang, seh¬ 
ingga isolasi Kilmuri dapat terbuka. 

urad dan rombongan bisa men¬ 
capai Kilmuri setelah sebelumnya 
menempuh perjalanan darat dari 
Bula (Ibukota Kabupaten) menuju 
Pelabuhan Air Kasar di Kecamatan 
Tutuktolu, sejauh 69 Km. Perjala¬ 
nan dilanjutkan dengan menump¬ 
angi kapal Pemda KM Siwalima se¬ 
lama hampir empat jam perjalanan. 
Perjalanan dengan kapal berjalan 
lancar karena cuaca laut saat itu 
sangat mendukung. “Kami mengu¬ 
capkan selamat datang dan selamat 
bertemu dengan kami, masyarakat 
hukum adat Kilmuri, mulai dari 
Gunung Sarbani, Gunung Warleka 
dan Gunung Kalosawat. Dari Kota 
Baru sampai Sumbawa. Kami san¬ 
gat bangga dengan kehadiran Pak 
Gubernur dan seluruh rombongan 
di negeri kami ini,” kata Jafar. 

Di kesempatan itu, mewakili 
seluruh masyarakat di wilayah hu¬ 
kum adat Kilmuri, dia berharap 


adanya sentuhan pembangunan 
sehingga masyarakat di wilayah 
ini bisa keluar dari keterisolasian. 
“Kami masyarakat sangat membu¬ 
tuhkan dukungan dari Bapak Gu¬ 
bernur Maluku,” ungkapnya. 

Usai pengkuhan adat, Murad Is¬ 
mail, menyempatkan diri memi¬ 
mpin doa, dan memohon kepada 
Allah SWT untuk kemaslahatan 
Negeri Kilmuri. “Semoga Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Besar 
mengijabah apa yang saya doakan 
untuk Kilmuri. Saya minta yang 
beragama Muslim untuk men¬ 
gaminkan doa yang akan saya 
pimpin,” kata Murad mengawali 
sambutanya. 

Murad mengaku sangat terharu 
dan sangat berterimah kasih ke¬ 
pada seluruh masyarakat Kilmuri 
karena diangkat sebagai anak adat 
setempat. “Saya terima ini dengan 
terharu dan memberikan apresia¬ 
si kepada Bapak Raja dan seluruh 
masyarakat Kilmuri yang telah 
mengangkat dan mempercayai saya 
menjadi Anak Adat Raja Kilmuri,” 
ungkapnya. 

Setelah diangkat sebagai Anak 
Adat setempat, kata Murad, dirin¬ 
ya merasa bertanggungjawab ter¬ 
hadap Kilmuri. “Kilmuri menjadi 
tanggujawab saya,” tandasnya 

Lebih lanjut, mantan Dankor 
Brimob Polri ini mengatakan, bila 
tidak ada aral melintang, dia akan 
kembali lagi ke Kilmuri. “Kalau 
saya kembali lagi kesini, kita akan 
makan patita atau apalah. Atau 
mungkin setelah saya kembali 
kesini, ada sesuatu yang akan saya 
bawa ke sini. Minimal ada sesuatu 
yang kita buat disini. Apakah OPD- 
OPD sudah siap menerima perin¬ 
tah Anak Adat Raja Kilmuri yang 
baru diangkat ini,” ujarnya. (POl) 


Kapolda Malut Kunjungi Halmahera Tengah 


Duta Parenting Maluku Kunjungi SBT 


WEDA - Kapolda Maluku Utara 
Brigjen. Pol,. Drs. Suroto, M.Si 
mengadakan kunjungan kerja di 
Halmahera Tengah dan disam¬ 
but oleh Bupati dan Wakil Bupati 
Halmahera Tengah, Edi Langkara 
dan Abd. Rahim Odeyani, FKPD 
dan beberapa pimpinan OPD. 

Dalam kunjungannya Kapolda 
bersilaturrahni dengan Pemerintah 
Daerah Halmahera Tengah di Ka¬ 
wasan Nusliko Park Desa Nusliku 
Kec. Weda. Kamis (6/2). 

Selain itu Kapolda juga meres¬ 
mikan Mako Polsek Pulau Gebe 
dan Weda Tengah serta Kapolres 
halteng menandantangi dan serah 
terima hibah Mako Polsek Pulau 
Gebe dan Weda Tengah. 

Wabup Halteng mengucapkan se¬ 
lamat datang kepada Kapolda dan 
menyampaikan terima kasih kepa¬ 
da Kapolda Malut atas kunjungan 
dan kerjasamanya dalam mencip- 
takan Halmahera yang aman. 

Wakil Bupati juga melaporkan 
kondisi di Halmahera Tengah, 
baik dari segi sejarah berdirinya, 
geografis dan jumlah penduduk. 

Sementara Kapolda Maluku Utara 
menyampaikan terima kasih kepa¬ 
da Pemerintah Daerah Halmahera 


Tengah atas penyerahan Hibah 
Mako Polsek Pulau Gebe dan Mako 
Polsek Weda Tengah. “Terima 
Kasih kepada Pemda atas penyer¬ 
ahan hibah dan Kepada Kapolsek 
Pulau Gebe dan Weda Tengah den¬ 
gan adanya Mako Polsek agar di¬ 
manfaatkan bangunan dengan se¬ 
baik-baiknya dan tentunya kinerja 
dan pelayanan kepada masyarakat 
lebih meningkat” kata Suroto 
Kapolda juga mengungkapkan 
bahwa Halmahera Tengah mer¬ 
upakan masa depannya Maluku 
Utara karena Sumber daya alam¬ 
nya yang besar serta dibangunn¬ 
ya industri terbesar di daerah ini. 
Turut hadir dalm ramah tamah Ibu 
Kapolda Malut, beberapa petinggi 
Polda Malut, Kapolres dan Waka- 
polres Halteng serta beberapa ang¬ 
gota, pengurus Bhayangkari Polda 
Malut dan Polres Halteng. (K 19) 



BULA - Hadirnya Duta Parenting 
Provinsi Maluku, Widya Murad Is¬ 
mail, pada kunjungan Selasa (11/2) 
agak berbeda dari kunjungan-kun¬ 
jungan sebelumnya saat ia turun ke 
daerah locus stunting. Kali ini, ikut 
pula sang suami. Gubernur Maluku 
Murad Ismail, para pejabat dan para 
pimpinan OPD di lingkup Pemprov 
Maluku, juga para pimpinan Balai 
UPT Kementerian PUPR di wilayah 
Maluku. Ikut pula Bupati dan Wakil 
Bupati Seram Bagian Timur beserta 
jajarannya. 

Dalam kunjungan kali ini, Widya 
turun langsung berdialog dengan 
anak-anak stunting beserta orang 
tuanya. Selain memberikan penga¬ 
rahan terkait pentingnya pemenu¬ 
han gizi seimbang untuk tumbuh 
kembang anak, Widya duduk 
lesehan di lantai dan makan ber¬ 
sama dengan mereka. Ia tampak 
menikmati, saat menyuapi satu per 
satu anak-anak stunting. ‘”Ibu-ibu 
harus biasakan anak untuk makan 
makanan bergizi. Tidak perlu ma¬ 
hal, yang penting sehat. Harus ada 
ikan, dan sayur,” imbau Widya. 

Ia menyarankan kepada orang tua 
untuk tidak selalu membiasakan 
anak-anak mereka mengkonsusmi 


mie instan dan cemilan yang tidak 
sehat. Selain itu, dia mengajdc agar 
pekarangan rumah dimanfaatkan 
untuk menanam sayur-mayur. “Ada 
bantuan bibit sayur yang ^an saya 
serahkan. Kalau bisa ibu-ibu dapat 
menamnya di pekarangan rumah 
agar mudah memperoleh sayur untuk 
keperluan masak keluarga,” ajaknya. 

Widya cukup lama berdialog dan 
menanyakan apa penyebab sehing¬ 
ga anak-anak penderita stunting di 
Kufar cukup tinggi. Terungkap da¬ 
lam dialog itu, kurangnya pengeta¬ 
huan masyarakat tentang pentingn¬ 
ya asupan gizi seimbang bagi anak 
termasuk 1000 hari kehidupan anak 
sejak dalam kandungan. 

Usai berdialog Widya menyam¬ 
paikan, permasalahan stunting 
disebabkan oleh pola makan yang 
tidak terbiasa dengan asupan 
makanan bergizi dan seimbang 
buat anak. Dikatakannya tahun 
2018, angka stunting di Maluku 
masih cukup tinggi yakni, 34 pers¬ 
en. Dengan demildan, dari 10 anak, 
terdapat 3 sampai 4 kasus anak yang 
menderita stunting.tan Provinsi 
Maluku, mengakui, jumlah anak 
stunting di Desa Kufar mencapai 52 
anak, dan 2 anak gizi buruk.(P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














MALUKU RAYA 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - FEBRUARlj 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



voy 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

6 Februari 

23.00 WIT 

7 Februari 

02.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SENIN 

17 Februari 

05.00 WIT 

17 Februari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

VOY 02 

2 

KM LEUSER 

RABU 

12 Februari 

03.00 WIT 

12 Februari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SABTU 

22 Februari 

09.00 WIT 

22 Februari 

12.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

VOY 02 

3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

13 Februari 

18.00 WIT 

13 Februari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 

VOY 04 



KAMIS 

27 Februari 

18.00 WIT 

27 Februari 

22.00 WIT 


VOY 05 



MINGGU 

16 Februari 

18.00 WIT 

16 Februari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON (PP) 

VOY 04 



MINGGU 

1 Maret 

18.00 WIT 

1 Maret 

22.00 WIT 


VOY 05 


Aksi Bersih Sampah dan Tanam Mangrove di Teluk Amhon 


AMBON - Dalam rangka mempe¬ 
ringati Hari Peduli Sampah Nasional 
(HPSN) tahun 2020, Ketua Tim Peng¬ 
gerak PKK Provinsi Maluku, Widya 
Murad Ismail, turut serta melakukan 
aksi bersih sampah di pesisir pantai 
dan penanaman mangrove (bakau) di 
pantai Teluk Ambon. 

Kegiatan yang digagas Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi 
Maluku ini digelar dengan meng¬ 
gandeng sejumlah komunitas dari 
berbagai elemen berbeda. Mulai 
dari tanggal 14 Februari. “Kegiatan 
ini merupakan rangkaian dari per¬ 
ingatan Hari Peduli Sampah Nasi¬ 
onal tanggal 21 Februari 2020 nan¬ 
ti,” kata Widya, Sabtu (15/2). 

Istri orang nomor satu di Maluku 
ini turut terlibat dalam aksi bersih 
sampah di pesisir pantai Laha. 
Sejumlah divers (penyelam) juga 
mengambil peran dalam aksi ini 
dengan membersihkan sampah- 
sampah plastik di bawah laut, ter¬ 
utama di lokasi spot diving Laha. 


Kegiatan dilanjutkan dengan pena¬ 
naman mangrove di pantai Desa 
Poka, Kecamatan Teluk Ambon. 
”Tadi kami sudah melakukan aksi 
bersih sampah di pantai Laha, dan 
sekarang menanam pohon man¬ 
grove di pantai Poka,” ujarnya. 

Dikatakannya, penanaman po¬ 
hon mangrove dan bersih-bersih 
sampah plastik di pesisir pantai ini 
dapat menyelamatkan lingkungan 
dan manusia dari berbagai bencana 
alam. “Kegiatan seperti ini bisa juga 
mencegah terjadinya abrasi serta 
gelombang besar yang suatu saat 
bisa saja terjadi,” katanya. 

Menurutnya, salah satu upaya untuk 
terus melestarikan fungsi lingkun¬ 
gan hidup serta mencegah terjad¬ 
inya pencemaran atau kerusakan 
lingkungan hidup adalah dengan 
cara selalu melakukan penanaman 
mangrove serta membersihkan pan¬ 
tai. “Mengingat begitu pentingnya 
manfaat mangrove bagi masyarakat 
pesisir, baik secara langsung maupun 



tidak, maka saya mengajak seluruh 
masyarakat agar selalu menjaga dan 
merawat mangrove karena fungsinya 
sangat banyak sekali,” imbuhnya. 

Widya berharap, kegiatan ini dapat 
membangun kesadaran publik un¬ 
tuk pentingnya menjaga kebersihan 
dan kelestarian lingkungan. Aksi 
bersih pantai dan penanaman man- 


sama berbagai pihak itu tentunya 
diharapkan dapat terus digalakan 
dan menjadi budaya atau kebiasan 
masyarakat Maluku, khususnya di 
Kota Ambon, dalam kehidupan 
sehari-hari. “Saya berharap kegia¬ 
tan-kegiatan seperti ini dapat berke¬ 
lanjutan, demi kelestarian lingkun¬ 
gan untuk anak cucu kita di masa 


Gubernur Resmikan Proyek di SBT 


BULA - Gubernur Maluku, Murad 
Ismail, dalam kunjungan kerjanya 
ke Kabupaten Seram Bagian Timur 
(SBT), meresmikan sejumlah proyek 
dan memberikan sejumlah bantu¬ 
an kepada masyarakat setempat. 
Peresmian proyek pemerintah yang 
ditandai dengan penandatanganan 
prasasti dilakukan oleh Gubernur 
saat berkunjung ke Desa Kufar, Keca¬ 
matan Tutuktolu, Selasa (11/2). 

Di Kufar, Gubernur juga menyer¬ 
ahkan bantuan dana BUMDes, 
Sertifikat dan Bantuan Rumah Lay¬ 
ak Huni, Life Jaket, Alat Pertanian 
(pengolahan pangan lokal sagu), 
dan bantuan pembangunan ru¬ 
mah ibadah.Gubernur meresmikan 
dan menandatangani prasasti tiga 
proyek jembatan di ruas Jalan Na¬ 
sional Trans Seram yakni Jembatan 
Wai Artafela (Kecamatan Kianda- 
rat). Jembatan Tatalas (Kecamatan 
Pulau Gorom), dan Jembatan Wai 
Suru (Kecamatan Siritaun Wida 
Timur). “Semoga proyek pemerin¬ 
tah yang dibangun di SBT ini bisa 
bermanfaat bagi masyarakat ban¬ 
yak,” katanya. 

Selain tiga jembatan itu, ada juga 
proyek Sarana dan Prasarana Air 
Baku di Negeri Miran Raya, Keca¬ 
matan Pulau Gorom, dan Progam 
Pamsimas III yakni penyediaan air 
bersih dan sanitasi berbasis mas¬ 
yarakat untuk 26 desa yang terse¬ 
bar di Kecamatan Wakate, Gorom 
Timur, Pulau Gorom, Tutuktolu, Si- 
walalat. Kian Darat, dan Kecamatan 


Seram Timur. 

Di kesempatan itu. Gubernur juga 
mengajak seluruh instansi vertikal 
dan OPD Provinsi Maluku untuk 
mempercepat program Pembangu¬ 
nan dalam rangka membuka keter¬ 
isolasian wilayah di kabupaten ber¬ 
juluk Ita Wotu Nusa ini. “Terutama 
untuk wilayah-wilayah yang selama 
ini belum terjamah oleh program 
pembangunan secara berkelanju¬ 
tan,” pesan purnawirawan polisi 
berpangkat Irjen Pol ini. 

Ia berpesan, untuk membangun 
Maluku, jangan pernah merasah 
jenuh. Untuk itu, koordinasi dan 
kolaborasi harus dilakukan den¬ 
gan sebaik-baiknya dan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan. 
“Ini sangat penting untuk memban¬ 
gun Maluku, khususnya kabupaten 
SBT,” jelasnya. 

Di kesempatan itu juga, mantan 
Komandan Korps Brimob Polri ini 
meminta agar tata kelola Dana Desa 
perlu dilakukan secara baik dan 
tertanggungjawab demi pemban¬ 
gunan di desa-desa. “Pak bupati. 
Dana Desa itu dikasih pendampin¬ 
gan yang benar, karena Dana Desa 
tujuannya untuk membangun desa 
seperti drainase, jalan-jalan setapak 
dan lainnya. Dana Desa diberi¬ 
kan ke desa untuk membangun 
desa dan mengupah masyarakat 
desa yang mengerjakannya, ti¬ 
dak panggil orang dari luar untuk 
bekerja. Jadi harus ada pendamp¬ 
ingan yang baik,” pintanya.(POl) 


Komisi I DPRD Maluku Kunker ke Kota Tual 


TUAL - Anggota Komisi I DPRD 
Provinsi Maluku melakukan Kunjungan 
Keija di Kota Tual sekaligus meng-agen- 
dal^ rapat bersama dengan beberapa 
pimpinan SKPD terkait permasalah^ 
teknis serta isu-isu strategis cMam mening¬ 
katkan pembangunan di Kota TuaL 

Dalam rapat tersebut Anggota Komi¬ 
si I DPRD Provinsi yang di ketuai oleh 
Amir Rumra, S.Pi.,M.Si menyam¬ 
paikan tentang fungsi pengawasan 
Komisi I DPRD Provinsi terhadap real¬ 
isasi program kegiatan Provinsi Maluku 
yang diselenggarakan di Kota Tual. 

Ia mempertanyakan melibatkan SK- 
PD-SKPD teknis pada program kegia¬ 
tan teknis yang dilaksanakan Pemprov 
Maluku di Kota Tual. Karena hal itu 


akan menjadi referensi untuk pemba¬ 
hasan APBD Provinsi tahun anggaran 
2021 ditahun 2020 ini. kemudian Ket¬ 
ua Komisi I bersama Anggotanya juga 
meyatakan siap untuk mendorong 
segala urusan pemerintahan kota tud 
pada pemerintah provinsi maluku di 
ambon apabila ada kendala atau per¬ 
masalahan yang ditemui agar penye¬ 
lenggaraan pemerintahan pada \^ayah 
provinsi mduku khususnya di kota tual 
dapat beijalan lancar dan efektif 
Komisi I DPRD Maluku juga berjanji 
akan mengupayakan bantuan pemban¬ 
gunan 4 Base Transceifer Station (BTS) 
pada wilayah-wilayah yang masih ter¬ 
masuk dHam kategori “Blank Spot” 
khususnya di wilayah kepulauan. (K09) 


Pemkab Sikapi Pencemaran Lingkungan di Kobe 


WEDA - PT. Indonesia Weda Bay In¬ 
dustrial Park (IWIP) diundang oleh Pem¬ 
da Halmahera Tengah dalam rapat terkait 
dengan permasalahan dugaan Pencema¬ 
ran Lingkungan yang teijadi di sungai 
Trans Kobe Desa LelilefWeda Tengah. 

Rapat yang berlangsung di ruang ra¬ 
pat Bupati dipimpin oleh Wakil Bupati 
Halmahera Tengah Abd. Rahim Odey- 
ani serta dihadiri perwakilan dari PT. 
rWIP dan OPD terkait. Jumat (7/2). 

Pemda Halteng dengan PT. IWIP 
duduk bersama membahas dugaan 
terjadinya pencemaran lingkungan 
yang disebabkan oleh kegiatan pemba¬ 
ngunan water intek PT. IWIP di daerah 
transmigrasi Kobe yang mengakibat¬ 
kan tercemarnya sungai Trans Kobe. 

Dalam rapat tersebut menghasilkan 


beberapa point penting antara lain ; 
Kegiatan water intake dihentikan utk 
sementara sampai adanya kejelasan 
kerjasama pengelolaan air bersih & ske¬ 
ma kerja sama lainnya dengan Pemda. 

Kedua, pembangunan water intake 
harus mematuhi aturan yg berlaku, baik 
regulasi maupun SOP. Berkaitan den¬ 
gan itu dimintakan utk menyampaikan 
perizinan water intake ke pemda. 

Ketiga, Pemda mendul^g investasi 
daerah, untuk itu kepada PT IWIP agar 
lebih meningkatkan koordinasi & ko¬ 
munikasi dengan pihak Pemda. 

Turut hadir dalam rapat Sekda Yanto 
M. Asri, staf Ahli, asisten, kepala DLH, 
kepala Dispenda, kepala Bapelitbanda, 
kepala Dinas PTSP dan PM, serta kepa¬ 
la Bagian Hukum dan HAM. (K19) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


Kota Kupang Siap Laksanakan Sensus 2020 


KUPANG - Wakil Wali Kota 
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT) dr. Hermanus Man 
dan Wakil Ketua TP PKK Kota 
Kupang, Ny. Elisabeth Man Reng- 
ka menerima kunjungan Kepala 
Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 
Ramly Kurniawan Tirtokusumo, 
SR, MAP, beserta rombongan da¬ 
lam rangka Pelaksanaan Sensus 
Penduduk Online Tahun 2020 di 
rumah jabatan Wakil Wali Kota 
Kupang, Sabtu (15/2) yang juga 
hari pertama Pelaksanaan Sensus 
Penduduk Online yang akan dilak¬ 
sanakan hingga 31 Maret 2020. 

Badan Pusat Statistik Kota 
Kupang sebagai penyedia data 
dasar akan melakukan Sensus 
Penduduk Online Tahun 2020 di 
wilayah Kota Kupang menggu¬ 
nakan metode kombinasi melalui 
pemanfaatan data Administrasi 
Kependudukan yang bersumber 
dari Direktorat Jenderal Kepen¬ 


dudukan dan Catatan Sipil Ke- 
menterian Dalam Negeri Republik 
Indonesia. 

Wakil Wali Kota Kupang meng¬ 
harapkan dengan adanya sensus 
penduduk online ini, data kepen¬ 
dudukan bisa tertata rapi dan lebih 
baik dari sebelumnya dan mas¬ 
yarakat bisa berpartisipasi aktif 
dalam sensus penduduk online. 
Beliau juga menghimbau agar 
semua masyarakat Kota Kupang 
untuk aktif menyukseskan sensus 
penduduk 2020. 

“Melalui sensus penduduk kita 
dapat mengetahui data kepen¬ 
dudukan dan arah kebijakan ter¬ 
kait kesejahteraan masyarakat. 
Adapun data yang harus disiapkan 
oleh warga antara lain adalah Kartu 
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, 
Akta kelahiran. Buku Nikah (bagi 
yang sudah menikah) dan Surat Ce¬ 
rai (bagi yang pernah cerai),” ujar 
Kepala BPS Kota Kupang. (K04) 


Hayat Abdul Lantik 4 Pejabat Pemprov Sulsel 


MAKASSAR - Sekretaris Daer¬ 
ah Provinsi Sulsel, Hayat Abdul 
melantik dan mengukuhkan empat 
pejabat eselon II menjelang tengah 
malam, di ruang kerja Sekprov, Ju¬ 
mat (14/2) sekitar pukul 21.40 wita. 

Ada tiga pejabat hasil lelang ja¬ 
batan yang dilantik malam. Se¬ 
mentara satu pejabat dikukuhkan 
pada posisi yang saat ini ditempati. 

Pejabat yang dilantik adalah Andi 
Ardin Tjatjo sebagai Kepala Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura, 
dan Perkebunan. Sementara peja¬ 
bat lama yang dikukuhkan pada 
dinas tersebut sekitar dua pekan 
lalu, Andi Parenrengi, bergeser 
menjadi Kepala Dinas Kehutanan 
yang saat ini sementara lowong. 

Pejabat hasil lelang jabatan yang 
juga dilantik adalah Andi Irawan 


Bintang sebagai Kepala Dinas Energi, 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
Sementara pejabat yang dikukuhkan 
pada jabatan yang saat ini diembann¬ 
ya adalah Kepala Dinas Koperasi dan 
UMKM, Abdul Malik Faisal. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, 
Abdul Hayat mengaku, pelantikan 
ini sesuai Surat Keputusan Nomor: 
821.22/07/2010 Tanggal 14 Febru¬ 
ari 2020. “Pelantikan ini sesuai su¬ 
rat keputusan dan kalau dilakukan 
dimalam hari saya kira itu hal biasa 
di kementerian juga biasa seperti 
ini,”ungkap Abd Hayat. 

Abd Hayat menyebutkan pelan¬ 
tikan ini harus segera dilakukan 
sesuai kebijakan KASN karena 
ada dua kepala OPD yang akan 
pensiun yaitu Andi Ardin Tjatjo 
dan Andi Irawan Bintang. (P06) 


OMK HKY Bimoku Gelar Konser Rohani 


KUPANG - Orang Muda Katolik 
Hati Kudus Yesus (OMK-HKY) 
Bimoku Paroki Sto.Yoseph Pekerja 
Penfui Menggelar Konser Pemban¬ 
gunan Gereja yang berlangsung di 
Aula Paroki Santa Maria Assumpta 
Walikota, Sabtu (15/2). Tema yang 
diangkat dalam konser pembangu¬ 
nan gereja adalah “Love Is Divine” 

Wakil Wali Kota Kupang, dr. 
Hermanus Man, ketika membuka 
kegiatan mengatakan kita semua 
hadir disini untuk sebuah acara 
yang sangat penting, tapi peminat 
sangat berkurang dan ini menjadi 
satu pelajaran untuk orang muda 
katolik bahwa acara ini kita ber¬ 
bicara tentang masa depan gereja, 
bukan hanya sekadar menyanyi 
atau bagaimana konser ini dapat 
berjalan, tapi bagaimana anak 
anak muda (OMK) berpikir masa 
depan. “Konser ini untuk meng¬ 
galang dana pembangunan gereja 
dan lebih jauh dari itu, menjadi 
tanggungjawab bagaimana gereja 
katolik di kota kupang pada masa 
yang akan datang,” harap dia. 

Wakil Wali Kota mengajak OMK 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
pesparani tingkat provinsi dan 


tingkat nasional yang akan dilak¬ 
sanakan di Kota Kupang pada bu¬ 
lan mei dan oktober tahun 2020. 

“Generasi muda terus berseman¬ 
gat dan bertanggungjawab, peris¬ 
tiwa malam ini sebagai proses 
belajar untuk menjadi pemimpin” 
ujar Wakil Wali Kota Kupang. 

Ketua Panitia, Mario A. Makin 
dalam laporannya mengatakan 
Orang Muda Katolik Kapela Hati 
Kudus Yesus Bimoku, ingin ber¬ 
partisipasi nyata dalam gereja. 

Tujuan konser selain meng¬ 
galang dana untuk pembangunan 
gereja, dapat mengembangan ke¬ 
mampuan dibidang seni suara 
dan OMK turut mengambil ba¬ 
gian dalam pembangunan gereja 
diantaranya menjual pakaian dan 
menggelar konser. 

“Konser dimeriahkan oleh. Pad¬ 
uan Suara Vokalista Kmanek, Pad¬ 
uan Suara Orang Muda Katolik 
Hati Kudus Yesus Bimoku, Sury- 
adikara Voice, Band Claretian, 
Vocal Group Sendratasik Unika 
Kupang, Trio, Duo dan Solo” 

Kegiatan ini dihadiri oleh pas¬ 
tor, suster, bruder, tokoh umat 
dan para peserta konser. (K04) 



Rehabilitasi Stadion Mattoangin Secara Simultan 



MAKASSAR - Kepala Dinas 
Pemuda dan Olahraga Sulsel, Andi 
Arwin Azis mengatakan proses 
lelang dokumen pendukung dan 
pelaksanaan fisik rehabilitasi Stadi¬ 
on Mattoanging akan dilakukan se¬ 
cara simultan atau bersamaan. 

“Ini sementara kita review semua 
dokumen sebelum lelang. Mulai 
dari DELH, AMDAL, Amdalalin 
dan manajemen konstruksi. Dilak¬ 
sanakan simultan, itu dalam rangka 
efesiensi waktu,” kata Arwin di aca¬ 
ra Probity Advice Rehabilitasi Sta¬ 
dion Mattoanging di Hotel Claro, 
Kamis (13/2). 

Dalam review penyusunan do¬ 
kumen perencanaan Stadion Mat¬ 
toangin dihadiri kelompok kerja 
(Pokja) dari Biro Pengadaan Barang 
dan Jasa Setda Pemprov Sulsel, 
Dispora Sulsel, Inspektorat Sul¬ 
sel, Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar, dan Dinas Perhubungan 
Kota Makassar. 

Kepala Bidang Keolahragaan Dis¬ 
pora Sulsel, Muhlis Mallajareng 
menambahkan materi pembahasan 
diantaranya kerangka acuan ker¬ 
ja (KAK), rencana anggaran biaya 
(RAB) dan Rancangan Kontrak 
yang memuat syarat umum dan 
syarat khusus penyedia jasa. 

“Kelengkapan dokumen lelang 
tersebut memang menjadi salah 
satu tahapan penting yang harus 
disiapkan karena ini menjadi per¬ 


syaratan untuk membangun ban¬ 
gunan negara termasuk stadion,” 
tambahnya. 

Muhlis menjelaskan dokumen ad¬ 
ministrasi tersebut perlu di-review 
untuk memeriksa semua dokumen, 
apakah masih ada yang kurang atau 
perlu diperbaharui sebelum proses 
tersebut tayang di Layanan Pen¬ 
gadaan Sistem elektronik (LPSE) 
Provinsi Sulsel. 

“Kita review semua dokumen 
pendukung seperti KAK, RAB dan 
Rancangan Kontraknya. Dimana 
kurangnya kita lengkapi atau diper¬ 
baharui. Setelah itu kita tayangkan 
di LPSE Sulsel. Kami rencanakan 
juga reviev dokumen MK dilakukan 
Kamis depan,” jelas Muhlis yang 
juga menjabat Sekretaris Tim Koor¬ 
dinasi Perencana Rehabilitasi Stadi¬ 
on Mattoanging. 

Sebagai informasi Dinas Kepemu¬ 
daan dan Olahraga (Dispora) 
Provinsi Sulawesi Selatan, berger¬ 
ak cepat agar rencana pelaksanaan 
lelang dokumen administrasi per¬ 
encanaan rehabilitasi Stadion Mat¬ 
toangin, dapat dilaksanakan pekan 
ini. Dispora Sulsel juga sementara 
menyiapkan beberapa dokumen ad¬ 
ministrasi perencanaan antara lain 
yaitu dokumen evaluasi lingkungan 
hidup (DELH), analisis dampak lalu 
lintas (andalalin), dan analisis men¬ 
genai dampak lingkungan (amdal), 
serta manajemen konstruksi. (P06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















TANAH PAPUA 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 gfeLcBllcemiiiimlkM 


Percepatan Relokasi Warga Sekitar Stadion Papua Bangkit 


JAYAPURA - Pemerintah Provin¬ 
si (Pemprov) Papua diminta segera 
merampungkan persoalan relokasi 
warga yang tinggal di sekitar areal 
Stadion Papua Bangkit, Kampung 
Harapan, Kabupaten Jayapura. 

Menurut Wakil Ketua Dewan Per¬ 
wakilan Rakyat Papua atau DPRP 
Yunus Wonda, tugas itu sepenuhn¬ 
ya menjadi tanggung jawab Pemer¬ 
intah Provinsi Papua. 

“Memang rencana pemindahan 
warga yang berdomisili di kasawan 
stadion itu sudah dibahas bersama 
pemerintah”. 

“Untuk itu, kita harap segera 
rampung sebab mengingat pena¬ 
taan kawasan stadion harus segera 
dilakukan secepatnya,” terang ia di 
Jayapura, Selasa (). 


Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat atau PUPR, 
John Wempi Wetip dalam satu ke¬ 
sempatan meminta Pemerintah 
Provinsi Papua segera merelokasi 
permukiman warga di kawasan 
Stadion Papua Bangkit. 

Hal demikian agar penataan ka¬ 
wasan itu, dapat rampung sebe¬ 
lum Pekan Olahraga Nasional atau 
PON XX Papua 2020 digelar. 

“Dari perhitungan kami ada 
sekitar 23 rumah yang harus di- 
relokasi. Untuk itu, saya ajak pe¬ 
merintah provinsi mari kita tun¬ 
taskan bersama. Karena penataan 
kawasan ini secara keseluruhan 
tidak bisa kita lakukan kalau masih 
ada penduduk yang bermukim di 
kawasan itu,” pungkasnya. (KOS) 



Biak Dapat 20 Dokter Intemship di Awal 2020 

BIAK - Sebanyak 20 dokter yang 
ikut dalam Program Dokter Intern- 
ship Indonesia (PIDI) angkatan VII 
tahun 2020 yang ditempatkan di 
Kabupaten Biak Numfor akhir pe¬ 
kan ini direncanakan tiba. Semen¬ 
tara 20 dokter intemship angkatan 

VI kini masa tugasnya selesai sejak, 

Rabu (12/2). 

Sebanyak 20 dokter dari berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia yang 
masa magangnya sudah tuntas itu 
akan kembali ke tempat asalnya 
masing-masing setelah kurang lebih 
satu tahun bertugas di RSUD Biak 
dan Puskesmas Biak Kota Kabupat¬ 
en Biak Numfor. 

Dokter intemship angkatan VI 
yang telah ditarik itu akan digan¬ 
ti oleh dokter intemship angkatan 

VII tahun 2020. Dokter intemship 
angkatan VII yang juga berjumlah 
sebanyak 20 orang itu sebagiannya 
direncanakan sudah mulai men¬ 
jalankan tugasnya di Kabupaten 
Biak Numfor dalam waktu dekat. 

“Jadi dokter intemship angkatan VI 
ini masa tugasnya selama satu tahun 
sudah selesai, mereka akan diganti¬ 
kan dokter intemship angkatan VII 
dan jumlahnya juga sama,” kata Di¬ 
rektur RSUD Biak dr. Richard Ricar- 
do Mayor, M.Kes kepada wartawan 
disela-sela acara pelepasan 20 dokter 
intemship angkatan VI. 

Dikatakan, keberadaan dokter 
intership di Kabupaten Biak Num¬ 
for cukup membantu. Pasalnya, 
dokter-dokter muda itu tidak se¬ 
kedar magang untuk memenugi 
syarat menjadi dokter penuh (syarat 
mendapatkan sertifikat STR) namun 
juga mereka cukup banyak memban¬ 
tu pelayanan karena terjun langsung 
membantu melayani pasien.“Tahun 
2020 adalah tahun ketujuh Pemer¬ 
intah Kabupaten Biak Numfor dok¬ 
ter intership, dan hingga dengan 

-f^KTER INTCRNSIF INDONbSiA ui k^uu diaiv 
^.^ANGKATAN VI PERIODE 2019^2020 


angkatan VI sudah ada 97 dokter 
intemship ditempatkan oleh Pemer¬ 
intah Pusat melalui Kementerian 
Kesehatan,” ucap dr. Ricardo Mayor. 

Bupati Biak Numfor Herry Ario 
Naap, S.Si.,M.Pd juga memberi¬ 
kan apresiasi terhadap kinerja dan 
keberadaan dokter intemship. Ke¬ 
beradaan dokter-dokter muda ini 
dinilai penting, mereka (dokter) 
tidak sekedar melakukan magang 
sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan sertifikat STR, na¬ 
mun juga cukup membantu dalam 
pelayanan. 

“Pelayanan kesehatan menjadi 
perhatian serius pemerintah Ka¬ 
bupaten Biak Numfor untuk ter¬ 
us ditingkatkan. Karenanya, pro¬ 
gram-program pemerintah pusat 
dengan menempatkan dokter di 
Biak walaupun tidak lama tetap 
membantu kami dalam memberi¬ 
kan pelayanan kepada masyarakat,” 
kata Bupati dalam sambutan tertu¬ 
lisnya yang dibacakan oleh Asisten 
II Setda Kabupaten Biak Numfor 
Ferry Betay, SH.,MM diacara pele¬ 
pasan dokter intemship angkatan 
VI, di RSUD Biak. 

Sekedar diketahui, intemship 
adalah pendidikan profesi untuk k 
pemahiran dan pemandirian dok¬ 
ter setelah lulus pendidikan dokter. 
Kegiatan tersebut dimaksudkan 
sebagai penyelarasan hasil pendi¬ 
dikan dengan kondisi di lapangan, 
dan intemship adalah konsekuensi 
UU praktek kedokteran yang ber¬ 
dampak pada pendidikan dokter. 

Dokter-dokter intemship yang 
ditempatkan di Biak Numfor be¬ 
rasal dari berbagai perguruan 
tinggi di Indonesia, namun untuk 
beberapa tahun terakhir sudah 
lebih banyak didominasi dokter 
dari lulusan Fakultas Kedokteran 
Universitas Cenderawasih. (K30) 



5000 Personil Polda Papua Amankan PON XX 


SENTANI - Kapolda Papua Irjen 
Paulus Waterpauw memastikan 
bakal menyiagakan 5000 personil 
(termasuk BKO Brimob Nusantara) 
untuk mengawal pelaksanaan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX 2020 
di Bumi Cenderawasih. 

Pengamanan, masih menurut 
Waterpauw, dilakukan mulai dari 
kedatangan sampai dengan pelaksa¬ 
naan serta pasca pelaksanaan PON. 

“Perencanaan pengamanan sudah 
dilakukan dan pelaksanaan PON 
bakal menjadi konsen kita bersa¬ 
ma,” terang dia, usai mendampin¬ 
gi Menpora Zainudin Amali saat 
meninjau Stadion Papua Bangkit, 
Kamis (13/2) 

Ia katakan, pihak Polda Papua pun 
sudah bersinergi sejak lama dengan 
pemerintah daerah dan PB PON. 

Dilain pihak, untuk teknis pen¬ 
gaturan personil. Kapolri sudah 


memerintahkan beberapa pejabat 
Mabes Polri untuk menilai, baik 
dari sisi lalu lintas, keamanan dan 
lain sebagainya. “Kita baru merang- 
cang tapi dari Mabes Polri sudah 
datang. Sehingga kita pastikan PON 
pasti aman,” pungkasnya. 

Sementara itu. Pangdam XVII 
Cenderawasih Mayjen TNI Herman 
Asaribab menyatakan kesiapan in¬ 
stitusinya untuk mendukung Polri 
melakukan pengamanan saat pelak¬ 
sanaan PON. 

Kendati demikian, dirinya meng¬ 
harapkan dukungan dari seluruh 
masyarakat Papua untuk memban¬ 
tu TNI/Polri dalam melaksanakan 
pengamanan. 

“Supaya PON di Papua itu bisa 
berjalan baik sehingga hasil dari 
PON ini bisa menjadi rujukan un¬ 
tuk iven sea games maupun olimpi¬ 
ade,” tutupnya. (P02) 


Kansiana Salle Syukuri Dukungan Staff Diskominfo 


JAYAPURA - Jabatan Kepala Di- 
nas Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Provinsi Papua, resmi 
diserahterimakan dari pejabat lama 
Kansiana Salle yang memasuki 
Masa Persiapan Pensiun (MPP) ke¬ 
pada pejabat baru Jery A. Yudianto. 

Dihadiri seluruh staf, suasana haru 
pun tergambar dari acara serah terima 
jabatan yang dilangsungkan di Aula 
Dinas Kominfo Papua, Senin (10/2). 

Ucapan terima kasih tak terhingga 
disampaikan Asisten Bidang Pemer¬ 
intahan Sekda Papua Doren Wak- 
erkwa. Dimana karya yang telah 
dihasilkan selama menjabat kepala 
dinas Kominfo, sudah tak ternilai. 

“Kita saat ini sudah boleh melak¬ 
sanakan e-budgeting, e-musren- 
bang bahkan semua penyelengga¬ 
raan pemerintahan mulai dilakukan 
secara elektronik ini semua karena 
jasa kaka dan senior Kansiana Salle 
selama menjabat sebagai kepala di¬ 
nas. Untuk itu, kami ucapkan sekali 
lagi terima kasih yang mendalam 
atas hasil karya selama memimpin 
Dinas Kominfo Papua,” ucap ia. 

Jery A. Yudianto selaku Kepala Di¬ 
nas Kominfo Papua yang baru pun 
menyampaikan hal serupa. Apresua- 
si disampaikan Jery kepada seniorn¬ 
ya itu karena selama ini telah men¬ 


jadi guru dan pimpinan yang baik 
dalam memajukan telekomunikasi 
dan informatika diatas negeri ini. 

“Saya berterima kasih kepada ibu 
Kansiana Salle yang sudah mem¬ 
bimbing saya selama beberapa ta¬ 
hun terakhir. Memang singkat kerja 
sama saya dengan ibu dimulai pada 
2016 lalu sampai saat ini. Tetapi dari 
waktu yang singkat ini, saya banyak 
belajar dari ibu (Kansiana Salle) da¬ 
lam segala hal, baik itu tugas tang¬ 
gung jawab bahkan semangat kerja 
yang tinggi. Sehingga saya termoti¬ 
vasi mempraktekkan ilmu itu dalam 
kepemimpinan saya,” kata ia. 

Ia pada kesempatan itu tak ragu 
juga memuji kiprah pejabat lama 
Kansiana Salle yang disebutnya 
sudah banyak memberi andil bagi 
perkemangan TIK di Bumi Cend¬ 
erawasih. “Khususnya dalam per¬ 
wujudan e-government. Sehingga 
menjadi tanggung jawab saya untuk 
melanjutkan apa yang diwariskan 
kepada kami untuk dilaksanakan di 
masa mendatang,” pungkas ia. 

Sementara pejabat lama Kansiana 
Salle bersyukur atas dukungan seluruh 
staf selama memimpin instansi itu. 
Dia pun merasa bangga karena di¬ 
gantikan oleh kader yang berasa 
dari instansi Kominfo Papua.. (P02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















ANEKA RAGAM 


08 ^ILcellceinmimlboi 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Botol Bekas Dilukis Jadi Mesin Penghasil Uang 


JAKARTA - Keluar dari zona nya¬ 
man memang tidak semudah mem¬ 
balikkan telapak tangan, karena 
tahap selanjutnya harus bertarung 
dengan kegiatan yang belum tentu 
memberikan hasil. 

Namun hal tersebut tidak berlaku 
bagi Saryono yang sukses menyu¬ 
lap hobinya menjadi pundi-pundi 
penghasilan setiap bulannya. 

Pria 38 tahun ini awalnya bekerja 
sebagai pemandu wisata atau tour 
guide salah satu travel agen di Yo¬ 
gyakarta. Selama bekerja, Saryono 
mampu menangkap peluang usaha 
yang bisa menambah penghasilan. 

Dia menyalurkan hobi melukis 
untuk mengisi kekosongan waktu 
di kala bekerja.“Berawal dari botol 
bekas yang saya dapatkan dari kan¬ 
tor tempat saya bekerja, saya men¬ 
coba mengkombinasikan dengan 
bakat saya maka dapatlah lukisan di 
atas media botol bekas,” kata Saryo¬ 
no seperti ditulis, Sabtu (1/2). 

Hasil lukisan tersebut dijualnya 
pun kepada para turis yang kebetu¬ 
lan dipandu oleh dirinya. Produkn¬ 
ya ini diberi nama Dongadinonga. 

“Pertama kali menjual secara of- 
fline dari teman ke teman, ke ta¬ 
mu-tamu saya dari kantor saya se¬ 
belumnya, berlanjut dari mulut ke 
mulut,” ujar dia. 

Saryono mengaku, modal usaha 
yang dijalaninya ini menghabiskan 
Rp 3-Rp 4 juta. Modal itu digu¬ 


nakan untuk membeli perlengka¬ 
pan produksi. 

Seiring berjalan hasil karyanya 
pun banyak digemari oleh para turis 
atau tamu yang sedang dipandunya, 
Saryono pun mengembangkan luki¬ 
sannya pada berbagai media. 

Produk Dongadinonga saat ini be¬ 
rupa lukisan botol, hiasan dinding 
dari limbah kayu kombinasi tutup 
ember cat, jam dinding dari tutup 
ember cat kombinasi tutup botol 
plastik kemasan mineral, typog- 
raphy diatas media limbah kayu. 
Seluruh produk ini mulai dipasar¬ 
kan pada 2015. 

Penjualan produknya pun saat ini 
sudah memberikan hasil yang cuk¬ 
up untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangganya. “Rata-rata peng¬ 
hasilan sebulan sebesar Rp 2-Rp 3 
juta,” ujarnya. 

Saryono mengungkapkan, bagi 
masyarakat yang ingin membe¬ 
li prosuk Dongadinonga cukup 
mampir ke akun Instagram @don- 
gadinonga, ke market place sep¬ 
erti blibli.com, tokopedia.com, 
atau bosa langsung Whatssapp di 
082134904739, serta email di don- 
gadinongaartcraft@gmail.com. 

Waktu pemesanan pun seki¬ 
tar tiga hari atau lebih dengan 
menyesuaikan pada lokasi pem¬ 
beli. Untuk masalah produk¬ 
si, Saryono dalam satu hari bisa 
membuat empat produk. (DTK) 


Tips Buka Usaha Cucian Sepeda Motor 


JAKARTA - Bisnis usaha cuci sepe¬ 
da motor termasuk bisnis jasa yang 
sangat dibutuhkan oleh para pen¬ 
gendara motor. 

Menurut lim Rusyamsi, MM yang 
merupakan Wakil Ketua Komtap Ak¬ 
ses Informasi dan Pelatihan UMKM 
KADIN Indonesia Bidang UMKM, 
Koperasi dan Ekonomi Kreatif ada 
beberapa tips yang dapat dilakukan 
untuk memulai usaha yang memiliki 
potensi besar tersebut. 

Kesatu, dalam pengelolaan bisnis 
ini pemilik harus memberikan ke¬ 
percayaan kepada tim bisnis melalui 
pembuatan SOP (standar operasion¬ 
al prosedur) dan latihlah tim bisnis 
agar bisa memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk para pelanggan 
sesuai SOP yang sudah disepakati. 

“Anda bisa mengontrol mereka 
dengan prosedur yang ada, sehingga 
mereka benar-benar menjalankan 
prosedur tersebut dengan baik. SOP 
bisa Anda buat dari hal-hal terkecil 
dan rutin sehingga Anda bisa mem¬ 
percayai mereka dalam menjalankan 
pekerjaan sehari-hari. Berikan mer¬ 
eka reward (penghargaan) dan pun- 
ishment (hukuman) yang tertuang 
dalam kontrak kerja,” jelas dia. 

Kedua, menurut dia, membuat 
sistem yang bisa membuat pemilik 
mengontrol jalannya usaha dengan 
mudah. Gunakan teknologi yang 
ada seperti CCTV, sistem pembuku¬ 
an yang berbasiskan smartphone, 
sistem pelayanan dan pengaduan 
pelanggan, sistem database pelang¬ 
gan dan lainnya. 

“Ketiga, sebagai pemimpin usaha, 
kita juga harus memberikan contoh 


kepada mereka dalam pekerjaan, 
sehingga mereka akan menghorma¬ 
ti Anda, dan sebagai pemilik usaha, 
kita juga perlu dekat dengan mereka, 
membangun komunikasi yang baik 
sehingga bisa memberikan rasa sal¬ 
ing memiliki usaha dan saling mem¬ 
percayai,” sambung dia. 

Keempat, pemiliki harus menyam¬ 
paikan kepada para pekerja tentang 
visi dan misi usaha, sehingga mereka 
mengetahui dan bisa sejalan dengan 
pemiliki. 

“Serta juga perlu dibuat budaya 
kerja yang bisa disepakati bersama 
sehingga mereka nyaman dalam 
bekerja.Budaya kerja yang tidak kita 
bangun sejak awal, akan membuat 
para karyawan merasa apa yang 
mereka lakukan, seperti idatang tel¬ 
at, melayani pelanggan dengan tidak 
ramah, melakukan pemborosan dan 
lain-lain; akan menjadi kebiasaan 
dan menjadi budaya. Maka dari awal 
siapkan budaya kerja yang kita ing¬ 
inkan untuk kemajuan usaha,” papar 
Pakar Usaha Kecil Menengah UKM- 
Sukses.com itu. 

Kelima, selalu menyediakan stok 
dari dasar usaha tersebut. “ Sebab 
usaha jasa cuci motor juga ada stok 
barangnya yang habis terpakai sep¬ 
erti : sabun, air, kain pengelap, cairan 
semir ban dan lain-lain. Stok-stok 
tersebut harus dikelola juga dengan 
baik karena jika ada pemborosan 
akan membuat Anda merugi. Di 
bisnis jasa cuci motor. Anda juga bisa 
menjual produk sebagai tambahan 
pendapatan Anda, seperti minuman, 
snack, aksesoris motor, helm, jaket 
motor danlain-lain,” tutup lim. (DTK) 



MENDATAR 

1. Gusi. 3. Hantam. 6. Barang tekstil. 8. Volume. 
9. Terdapat. 10. Ulang. 11. Rapat anyamannya. 
12. Musik cadas. 13. BaKi; talam. 16. Sungai di Riau. 
19. Ceia, hai memalukan. 21. Nama daerah tempat 
letak Istana Olahraga Bung Karno. 22. Senjata tajam 
khas Aceh. 23. Secara; seperti. 25. Panggiian iebih 
takzim kepada anak. 27. Peralatan siaran radio atau 
TV. 28. Delman. 29. Sel benih pria. 31. Puiau di Se¬ 
lat Sunda. 34. Gossip. 36. Nama modern dari Burma. 
37. Merek minuman keras. 38. Volume. 40. Juru pida¬ 
to. 43. Wiiayah tepi laut. 45. Gusi. 46. Bagan; rang¬ 
ka. 47. Badan. 48. Hadir. 48. Abar. 50 Nama planet di 
Gaiaksi Bima Sakti. 51. Hawa. 52. Tuien. 


MENURUN 

1. Negara Nusantara. 2. Menumpang untuk menaruh 
sesuatu. 3. Peiupa karena usia lanjut. 4. Nama alat 
musik dan juga nama buah. 5. Kandas. 6. Teng¬ 
gelam. 7. Negara Amerika Latin yang beribukota di 
Managua. 14. Negara-negara di dunia. 15. Huku 
keyiga diganti J; aKsara. 17. Akronim abang nona. 
18. Lapisan sosial yang paling rendah. 19. Saya (Arab). 
20. Kutang (Inggris). 24. Impas. 25. Komando (ulang). 
27. Vital bagi kehiaupan. 29. Pertemuan untuk mem¬ 
bahas suatu masalah. 30. Irama musik dan tahan 
khas Kuba. 32. Cabang nadi. 33. Peieburan sifat asli 
dengan sifat iingkungannya. 34. Sirik. 35. Ibu (Arab). 
39. Maskapai Penerbangan dari Belgia. 41. Cara 
ayam mengembangbiakkan teiurnya. 42. Gelisah. 
43. Jaga dan rawat. 44. Batas; kaidah. 


1 



2 


3 

X 

4 


5 


6 



7 


•Jy-vS' 


8 



m 



9 






10 





11 





'-r-) 

12 













'f''- 




13 


14 


15 





16 

17 


18 





; 

'r-^r 



19 


20 

'■ 3 : 


W 


'M 


21 








22 












4^- 

23 

24 








25 





26 




27 











28 










29 




30 





31 

32 




33 


■''Y'5 


o-'V' 



34 


35 





■U 


36 








37 










C'Y' 



38 

39 








40 



41 


42 



■yn, 

II 

43 


44 





.'-s 

M 



ri^ i. 


W: 






«33 33 


45 





46 






47 







43 






49 






50 





51 






52 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































































































ANEKA RAGAM 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 sfeLcellcgiiiiiiMlknji 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #028 


KAN 6 PII 0 $ DRM 

Kangpho: Kangguru Polion Mante! Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 



1 



1 



1 

3 

1 





2 

1 

4 









1 

6 



1 

6 


5 



7 


1 



4 


4 



1 


1 


1 

S 

1 





8 



1 






2 

9 






6 


4 




2 

1 



1 

8 

1 


1 


4 

1 



3 

1 

5 


1 


1 



6 



1 






2 




1 



7 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=— bareng Kangpho & Drawa! - 


i§fkolibri 





4 










5 

7 

4 






1 

9 


6 

2 


7 

8 





9 

5 


3 

5 



4 

6 

2 



8 

7 


9 

8 





2 

2 


5 

6 


8 

7 






3 

5 

7 










3 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


/t or JVbtA 



ApTS? £XAWiNlM{> OF A 

\K mz ANt? 20l5,^ieNTl€>1$ 


OA 60 M BcM-U CAUGWTA 
' P00Mt> GROUpeR 

TNAT 

WA5> rAoRe 'TFtANi 


Distributed by Andrews Mcr<Seel for UFS. 


•e 2020 Rlpley Entertainmeot Inc. 


2-13 


7 Rqpiley’s-PeKSQ^atauT^^ 

“Racun dari gigitan seekor Ular Lancehead Emas sangatlah mematikan sehingga 
dapat melelehkan daging manusia” 

“Setelah memeriksa sebuah sampel dariglasier atau es beku dari Tibet yang beru¬ 
mur 15,000 tahun yang dikoleksi dari tahun 1992-2015, para ilmuan mendapati 
28 kelompok jenis virus baru yang tidak pernah ditemukan sebelumnya” 

“Ikan Yang Besar! - Pada Desember 2019, Jason Boyll menangkap seekor ikan 
Kakap seberat 350 pound yan^ diperkirakan berumur 50 tahun” _ 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










































































'O SfeIL©Il©itiniii]iIki!n 


Jokowi Pastikan WNI 
Dari Wuhan Bebas Virus 

Presiden Joko Widodo memastikan 
bahwa 285 orang yang telah menjal¬ 
ani observasi selepas evakuasi dari 
Provinsi Hubei, Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), dalam kondisi se¬ 
hat dan siap kembali berkumpul ber¬ 
sama keluarga. 

Mereka telah menjalani masa ob¬ 
servasi selama 14 hari di Natuna 
yang mana hal tersebut sesuai den¬ 
gan protokol kesehatan dari Organ¬ 
isasi Kesehatan Dunia (WHO). 

“Itu proses protokol kesehatan dari 
WHO yang kita ikuti secara ketat. 
Karantina di Natuna juga ketat di¬ 
awasi, dicek harian. Sekarang sudah 
14 hari, memang protokolnya seperti 
itu,” kata Presiden dalam keteran¬ 
gannya di Kabupaten Magelang, 
Jawa Tengah, pada Jumat, 14 Febru¬ 
ari 2020. 

Kepala Negara sekaligus mene¬ 
pis kekhawatiran mengenai kondisi 
mereka selepas kembali ke tengah 
keluarga dan masyarakat. 

“Jadi kalau sekarang mereka kem¬ 
bali ke masyarakat ya itu dipastikan 
bahwa prosedur sudah dilalui dan 
kembali,” kata Presiden. 

Untuk diketahui, sebanyak 285 
orang akan segera dipulangkan dari 
Natuna selepas observasi tersebut. 
Mereka terdiri atas 237 WNI yang 
tinggal di Provinsi Hubei, 1 WNA 
(suami dari WNI), 5 anggota tim 
pendahulu KBRI Beijing, dan 42 
orang dari tim penjemput termasuk 
kru pesawat dan petugas kesehatan. 
(ROl) 

UEFA Larang Man City 
Main DuaMusim 

Juara bertahan Liga Utama Inggris 
Manchester City dilarang tampil 
dalam kompetisi Eropa selama dua 
musim. Klub tersebut juga harus 
membayar denda sebesar 30 juta 
euro atau sekitar Rp 444 miliar oleh 
Badan Sepak Bola Eropa UEFA 
setelah penyelidikan terhadap du¬ 
gaan pelanggaran aturanFinancial 
Fair Play(FFP). 

Dalam pernyataannya, UEFA 
menyatakan City telah melakukan 
“pelanggaran serius” terhadap pera¬ 
turan tersebut. Sementara klub Liga 
Premier tersebut akan mengajukan 
banding atas keputusan tersebut 
ke Pengadilan Arbitrase Olahraga 
(CAS) yang berpusat di Lausanne. 

Putusan itu jika diberlakukan, akan 
menyebabkan anak-anak asuhan 
Pep Guardiola tidak bisa berlaga di 
di Liga Champions 2020-21, mes¬ 
ki mereka lolos ke kompetisi klub 
top Eropa. Mereka juga akan dila¬ 
rang dari kompetisi Eropa di musim 
2021-22. 

Empat tim teratas di Liga Premier 
lolos ke Liga Champions dan City 
saat ini berada di urutan kedua. Jika 
larangan itu diberlakukan, tim yang 
berada di posisi kelima akan men¬ 
gambil tempat mereka. 

Ketidakhadiran City dari Eropa 
akan berdampak signifikan pada 
pendapatan klub dan prestise mere¬ 
ka. Liverpool meraup 111 juta euro 
atau sekitar Rp 1,6 triliun dari UEFA 
karena memenangkan kompetisi 
musim lalu. 

Liga Premier mengatakan padaM- 
aret mereka telah memulai penyeli- 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


dikan sendiri ke City dan FFP setelah 
UEFA memulai penyelidikannya. 

Aturan FFP UEFA dirancang un¬ 
tuk mencegah klub menerima jum¬ 
lah uang yang tidak terbatas melalui 
penawaran sponsor dengan organi¬ 
sasi yang terkait dengan pemilik. 

Badan Kontrol feuangan Klub 
(CFCB) UEFA mengatakan City 
telah melanggar aturan dengan 
“melebih-lebihkan pendapatan 
sponsornya di akunnya dan dalam 
informasi impas yang diserahkan 
ke UEFA antara 2012 dan 2016.” Di¬ 
tambahkan pula, klub dinilai “gagal 
dalam bekerja sama dalam penyeli¬ 
dikan.” 

City membantah pihaknya melaku¬ 
kan kesalahan dan mengatakan me¬ 
nentang keputusan tersebut. (VOA) 

195 Wama Amerika 
Keluar Emri Wuhan 

Masa karantina 14 hari telah bera¬ 
khir bagi 195 warga Amerika yang 
diungsikan keluar Wuhan. Mereka 
adalah kelompok pertama yang di¬ 
terbangkan ke AS dari pusat penye¬ 
baran virus korona di China itu. 
Setelah berakhirnya karantina ini, 
mereka dapat kembali ke rumah 
masing-masing. 

Tetapi virus korona terus menyebar 
dan pekan ini lebih dari 400 ilmu¬ 
wan dari seluruh dunia akan mem¬ 
bahas isu tersebut pada pertemuan 
yang diselenggarakan Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) di Jene- 
wa. Mereka akan meninjau cara-cara 
untuk mempercepat tes keberadaan 
virus ini, penyediaan obat dan vak¬ 
sinnya, untuk membantu membend¬ 
ung penyebaran virus baru tersebut. 
Juga hari Selasa (12/2), WHO resmi 
menyebut virus tersebut sebagai 
COVID-19 (Corona Virus Disease 
19). Nama baru telah ditetapkan bagi 
virus korona yang sejauh ini telah 
menewaskan lebih dari seribu orang 
dan menulari lebih dari 43 ribu 
orang di berbagai penjuru dunia, ke¬ 
banyakan di China. 

Dirjen WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus mengemukakan, “Men¬ 
etapkan nama penting untuk mence¬ 
gah penggunaan nama lain yang 
tidak akurat atau menstigmatisasi.” 
WHO menyatakan memilih nama 
“COVID19” yang tidak mengacu 
secara spesifik suatu lokasi geografis, 
hewan, satu orang atau sekelompok 
orang. 

Sementara pasien baru yang terjan¬ 
gkit virus itu dikukuhkan di China 
dan tempat-tempat lain, masyarakat 
global menghadapi masa sulit untuk 
menghadang penyebaran virus terse¬ 
but, meskipun Pusat Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit Menular 
AS (CDC) menyatakan situasinya 
berbeda di AS. 

“Tiga belas kasus yang dikukuh¬ 
kan; hanya dua yang tertular di AS 
karena mereka pada dasarnya adalah 
mitra orang yang terinfeksi di Wu¬ 
han. Tindakan agresif kami dalam 
strategi perjalanan dan perbatasan 
serta investigasi kami dengan me¬ 
nelusuri kontak, dirilisnya hasil tes 
laboratorium, dukungan bagi pen¬ 
erbangan untuk memulangkan war¬ 
ga, telah memperlambat kedatangan 
virus ini,” kataDr. Anne Shuchat dari 
CDC. 


Hari Selasa, kelompok pertama 
warga Amerika yang dikarantina 
14 hari sebelumnya setelah mereka 
dievakuasi dari Wuhan, mendapat 
kabar baik. Laksamana Muda Dr 
Nancy Knight dari CDC menjelas¬ 
kan, “Keseluruh 195 pengungsi ini 
telah menuntaskan masa karantina 
mereka. Mereka telah menyelesaikan 
pemeriksaan kesehatan akhir pagi 
ini, yang mencakup pemeriksaan ge¬ 
jala-gejala dan suhu tubuh mereka. 
Mereka dianggap aman untuk kem¬ 
bali ke tengah-tengah komunitas 
mereka. Ini adalah perayaan besar 
untuk kita semua di sini, di March 
Air Reserve Base.” 

Tetapi masih ada kabar lainnya yang 
tidak terlalu baik. Dr Anne Schuchat 
dari CDC mengemukakan, “Kasus 
pertama dideteksi di California pada 
seseorang yang merupakan bagian 
dari kelompok lain yang dipulang¬ 
kan dari Wuhan, dari penerbangan 
dengan pesawat carteran berikutnya. 
Orang itu sedang dirawat di Califor¬ 
nia dan ia adalah pasien ke-13 yang 
terjadi di enam negara bagian berbe¬ 
da.” Hampir 400 k^asus telah dikon¬ 
firmasi di 20-an negara dan teritori 
di luar China daratan, dengan dua 
kematian: satu di Hong Kong dan 
satu lagi di Filipina. (VOA) 

Debat Capres AS 
Berlangsung ai Kampus 

Apakah itu bekerja sebagai relawan, 
atau sekedar hadir dalam perde¬ 
batan, atau meliputnya untuk pener¬ 
bitan berkala universitas, mahasiswa 
di St. Anselm College menilai, 
menyelenggarakan perdebatan kan¬ 
didat presiden di kampus itu mem¬ 
beri mereka berbagai kesempatan 
yang sangat berharga. 

“Saya mewakili St. Anselm Crier, 
saya redaktur berita.Pastor Jerome, 
yang jadi penasihat kami. Dia meng¬ 
utus saya untuk melihat reaksi pers 
terhadap kejadian disini,”kata Janelle 
Fassi, seorang mahasiswa St. Anselm 
College di Manchester, New Hamp- 
shire. 

“Saya merasa mahasiswa punya 
penyertaan besar dan mereka sema¬ 
kin berminat untuk terlibat dalam 
politik, mengajukan pertanyaan sep¬ 
erti perubahan iklim dan isu utang 
mahasiswa, jadi benar-benar pent¬ 
ing kami mengungkapkan pendapat 
kami dan tetap didengar,” lanjutnya. 

Dan meskipun mereka tidak 
langsung terlibat dalam perdbatan, 
setiap orang di kampus bisa men¬ 
galami bagaimana rasanya menye¬ 
lenggarakan sebuah acara yang di¬ 
saksikan di seluruh negara. 

“Benar-benar senang menyaksikan 
kampus kecil kami berubah untuk 
sesuatu peristiwa penting ini.Perde¬ 
batan berlangsung di arena sekat es 
kami dan karena saya gemar sekat es 
saya selalu kesini, dan sekarang he¬ 
bat sekali bahwa semua kandidat ini 
berada ditempat dimana saya suka 
main sekat es,” kata Kathryn Gardel- 
la. 

Tetapi pengalaman mahasiswa di 
St. Anselm ini sangat unik karena 
New Hampshire akan menyeleng¬ 
garakan primary pertama di seluruh 
negara. Para mahasiswa yang tidak 
terlibat langsung dalam penyeleng¬ 
garaan perdebatan ini, juga punya 
banyak kesempatan berinteraksi 


dengan para kandidat. Salah satunya 
adalah Rebekah Larson. 

“Kami sebagai dewan mahasiswa 
bisa mengikuti keseluruhannya, 
sesuatu yang benar-benar luar bi- 
asa.Dan kami ikut aktif, meskipun 
bidang studi kami bukan politik, 
kami berpartisipasi dan diwawanca¬ 
rai,” kata Rebekah Larson. 

Dan pada Selasa minggu berikut¬ 
nya, para mahasiswa St. Anselm, 
bersama warga New Hampshire 
lainnya, punya kesempatan mem¬ 
beri suara dalam pemilihan primary 
Partai Demokrat dan Republik yang 
pertama dari kampanye tahun 2020. 
(VOA) 


Artis Difabel Berseni 
Tanpa Batas 



Beth Jensen usia 32 tahun, duduk 
di kursi roda sejak berusia delapan 
tahun. Tetapi keterbatasan fisiknya 
tidak menghalanginya untukmelu- 
kis, menunggang kuda dan mengha¬ 
biskan waktu bersama keluarga, 

“Selalu sangat artistik! Dia menyu¬ 
kainya....menunggang kuda. Dia 
dapat menemukan hal-hal yang 
dapat dia lakukan dan sukai yang 
membuatnya tetap terilhami dan 
terdorong,” kata saudara perempuan 
Beth yang bernama Sarah Jensen. 

Ketika berusia delapan tahun, 
Beth menderita stroke dan sejak itu 
menjadicacat. Tidak ada yang men¬ 
yangka hal itu akan terjadi.Keluarga 
itu sedang berkumpul di depan TV 
untuk menonton film ketika Beth 
terserang stroke. 

“Seluruh tubuh Beth mulai gemetar 
dan dia berteriak minta dibawa ke 
dokter. Dan kemudian diam,” kata 
Sarah. 

Beth dalam keadaan koma dan 
orang tuanya mengira dia akan 
meninggal. Tidak ada yang tahu, 
apa yang menyebabkan Beth terkena 
stroke, tidak ada gejala apapun. 

Dia selamat pada malam pertama 
itu dan beberapa hari kemudian 
ia sadar dari koma, tapi tidak bisa 
bergerak. Masalah terbesarnya, kata 
keluarganya, adalah menemukan 
cara untuk berkomunikasi - Beth ha¬ 
nya bisa menggerakkan satu jari dan 
mata. 

“Ibu adalah satu-satunya yang sela¬ 
ma ini membantu mengembangkan 
metode komunikasi dengan Beth. 
Ibunya langsung mengetahui kalau 
Beth melihat ke atas berarti ‘ya’ dan 
kalau melihat ke bawah berarti ‘ti¬ 
dak’,” kata Sarah. 

Meskipun dengan keterbatasann¬ 
ya, Beth bisa belajar dan semakin 
menyukai melukis. Dia masuk per¬ 
guruan tinggi jurusan seni. 

Dan apa yang menurut keluarganya 
adalah hobi, segera berubah menjadi 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











ANTAR BANGSA 


17 FEBRUARI -23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


terapi untuk putri mereka, sesuatu 
yang membantunya melalui ma¬ 
sa-masa sulit, tetapi juga menemu¬ 
kan diri dan hobinya. 

“Melukis membantunya secara 
fisik dan mental karena ia sangat 
bangga dengan apa yang ia laku¬ 
kan. Tetapi juga membuat lengann¬ 
ya bergerak, serta lainnya,” kata ibu 
Beth, foistin Jensen. 

Jika tiba soal melukis, Beth mem¬ 
perhatikan unsur-unsur kecil dan 
detil. Dari semua lukisannya, ia 
lebih menyukai cat akrilik karena 
cepat kering, yang membantu jika 
lengannya bergerak tidak disengaja 
dan merusak lukisannya. 

“Dia lebih suka melukis binatang 
dari orang. Mereka mengirim foto 
hewan peliharaan mereka,Beth 
melukisnya, dankami mengirimkan 
hasil lukisannya,” kata Sarah Jensen. 

“Beth adalah alasan besar bagi saya 
bersikap positif, dia jelas mengilha¬ 
mi hidup saya! Dan salah satu alasan 
mengapa saya ingin menjadi guru 
adalah karena sikap positif Beth!” 
lanjutnya. 

Bagi keluarganya, kondisi Beth 
bukanlah beban, tetapi pengingat 
langsung tentang seberapa jauh kita 
dapat memanfaatkan sikap positif 
kita. (VGA). 

Faktor Yang Pengaruhi 
Penerimaan Jmhasiswa di AS 

Survei yang dilakukan oleh kan¬ 
tor berita Associated Press bekerja 
sama dengan Pusat Riset Opini Na¬ 
sional (NORC) menyimpulkan bah¬ 
wa pendapat warga Amerika terbagi 
rata secara keseluruhan mengenai 
persepsi mereka terkait penerimaan 
mahasiswa di perguruan tinggi. 
Pandangan mereka tentang kriteria 
seleksi mahasiswa mengungkap¬ 
kan perbedaan antara faktor-faktor 
yang mereka pandang penting dan 
faktor-faktor yang menurut mereka 
dianggap penting oleh perguruan 
tinggi. 

Jajak pendapat itu dilakukan be¬ 
berapa minggu setelah jaksa federal 
menuduh 33 orang tua membayar 
uang suap agar anak-anak mereka 
diterima di perguruan tinggi atau 
universitas-universitas elit termasuk 
Stanford, Yale dan Georgetown. 

Dalam beberapa kasus, kata 
penyelidik, orang tua membayar 
suap agar anak-anak mereka diter¬ 
ima karena prestasi dalam cabang 
olah raga tertentu, walaupun seba¬ 
gian di antara mereka sama sekali ti¬ 
dak memiliki prestasi dalam cabang 
olah raga bersangkutan. 

Karena latar belakang itu, beberapa 
penasihat perguruan tinggi menga¬ 
takan mereka memaklumi adanya 
ketidakpercayaan yang luas terh¬ 
adap proses di antara masyarakat 
dalam penerimaan mahasiswa. 
Hasil penelitian itu menunjukkan 
hasil beragam: sekitar 4 dari 10 re¬ 
sponden mengatakan mereka yakin 
prosesnya adil, sementara jumlah 
responden yang sama mengatakan 
proses itu tidak adil, dan sekitar 25 
persen responden netral. 

Secara keseluruhan, warga Amer¬ 
ika cenderung berpendapat bahwa 
nilai sekolah menengah dan nilai tes 
Standar harus menjadi hal penting 
dalam penerimaan, dan mayori¬ 
tas setuju bahwa perguruan tinggi 


menghargai faktor-faktor itu juga. 

Demikian pula, banyak yang ber¬ 
pendapat bahwa kegiatan ekstrak¬ 
urikuler harus berperan dan mer¬ 
eka mengatakan bahwa perguruan 
tinggi memperhitungkannya dalam 
penerimaan mahasiswa. 

Tetapi pada kriteria lain, ada per¬ 
bedaan pendapat antara cara pan¬ 
dang warga mengenai penerimaan 
mahasiswa dan cara bagaimana 
perguruan tinggi seharusnya berop¬ 
erasi. 

Hampir 4 dari 10 responden, mis¬ 
alnya, mengatakan perguruan tinggi 
memberikan bobot yang signifikan 
terhadap apa yang dikenal sebagai 
“legacy status”, yakni apakah seo¬ 
rang mahasiswa memiliki anggota 
keluarga yang pernah menempuh 
Studi di perguruan tinggi yang ber¬ 
sangkutan, tetapi hanyall% menga¬ 
takan mereka berpendapat itu harus 
menjadi pertimbangan penting. 

Banyak juga responden yang ber¬ 
pendapat universitas seharusnya 
tidak menganggap penting sum¬ 
bangan uang keluarga seorang 
mahasiswa, tetapi hanya sedikit re¬ 
sponden yang mengatakan hal itu 
penting. 

Ketika ditanya mengenai kemam¬ 
puan atletik, sekitar sepertiga re¬ 
sponden mengatakan itu harus 
menjadi faktor penting. 

Secara keseluruhan, warga Amer¬ 
ika menunjukkan sedikit dukun¬ 
gan pada pertimbangan ras dalam 
penerimaan mahasiswa. Hanya 27% 
yang mengatakan ras dan etnis ha¬ 
rus menjadi faktor penting, semen¬ 
tara 40% menganggap unsur itu 
memang selama ini sudah dianggap 
penting. 

Pendapat demikian mengkhawatir¬ 
kan para pendukung apa yang dise¬ 
but sebagai affirmative action,yang 
mengutamakan penerimaan maha¬ 
siswa dari etnis atau ras minoritas, 
dan yang telah menghadapi banyak 
gugatan hukum baru-baru ini. 

Seorang hakim federal kini mem¬ 
pertimbangkan tuntutan hukum 
agar Universitas Harvard tidak lagi 
menggunakan ras dalam keputusan 
penerimaan mahasiswanya di ten¬ 
gah-tengah tuduhan bahwa univer¬ 
sitas itu tidak adil terhadap calon 
mahasiswa Amerika keturunan 
Asia. 

Pada saat yang sama, pemerintah¬ 
an Trump telah mempertanyakan 
penggunaan ras sebagai pertim¬ 
bangan penerimaan mahasiswa di 
Harvard dan Yale, dan baru-baru ini 
memerintahkan fakultas kedokteran 
di Texas Tech University agar tidak 
lagi mempertimbangkan latar be¬ 
lakang ras calon mahasiswa. 

Namun, jajak pendapat mendapati 
perbedaan sesuai garis ras. Seldtar 
50 persen warga kulit hitam Amer¬ 
ika mengatakan latar belakang ras 
harus menjadi pertimbangan pent¬ 
ing, sementara hanya 22% warga ku¬ 
lit putih Amerika yang berpendapat 
demikian. (VGA) 

Airbus Sesali K^utusan 
Naikkan Tarif Impor 

Airbus, Sabtu (15/2), mengatakan 
“sangat menyesali” keputusan AS 
“untuk menaikkan tarif atas pesawat 
yang diimpor dari Uni Eropa.” 

Perusahan pabrikasi pesawat asal 


Eropa itu mengatakan dalam per¬ 
nyataan bahwa tarif baru itu akan 
meningkatkan “ketegangan dalam 
bidang perdagangan antara AS dan 
Uni Eropa, sehingga menciptakan 
ketidakstabilan bagi maskapai-mas¬ 
kapai AS yang sudah mengalami ke¬ 
langkaan pesawat.” 

Kantor Perwakilan Perdagan¬ 
gan Amerika Serikat (AS), Jumat 
(14/2/2020), mengatakan tarif atas 
pesawat yang diimpor dari Uni Ero¬ 
pa akan naik dari 10 persen men¬ 
jadi 15 persen. Kenaikan tarif itu 
diperkirakan akan berlaku mulai 18 
Maret. 

Kelangkaan jet yang dialami mas¬ 
kapai-maskapai AS terjadi menyu¬ 
sul keputusan produsen pesawat AS 
Boeing untuk menarik pesawat jenis 
737 MAX setelah dua kecelakaan 
yang menewaskan 346 orang. 

Perundingan antara AS dan Uni 
Eropa diperkirakan akan berlanjut. 
(VGA) 

Perempuan Niseria 
Belajar Bela fwri 

Perempuan Nigeria adalah salah 
satu kelompok yang paling menja¬ 
di korban di dunia.Mereka kerap 
menjadi korban pelecehan seksual, 
perdagangan manusia, penculikan, 
kawin paksa dan perkosaan.Ketika 
mereka pergi ke sekolah atau kantor, 
perempuan Nigeria rentan terhadap 
serangan; sementara pemerintah 
dan saudara laki-laki mereka tidak 


« SfeLcelleinmMlknii 


cukup memberi perlindungan.Ke- 
beradaan sebuah organisasi di La- 
gos, kota terbesar di Nigeria, yang 
kini menawarkan kelas bela diri bagi 
perempuan, yang melanggar tabu 
kesukuan yang sudah mengakar. 

Nigeria adalah salah satu dari sep¬ 
uluh negara paling berbahaya di 
dunia bagi perempuan. Kurangn¬ 
ya aturan hukum yang melindun¬ 
gi perempuan diperparah dengan 
buruknya penegakan hukum dan 
tradisi yang memaksa perempuan 
tidak bersuara ketika menghadapi 
kekerasan gender. 

Muak dengan penganiayaan fisik, 
sejumlah perempuan Nigeria kini 
mengikuti kelas bela diri. Salah 
seorang diantaranya adalah Adeola 
Glamide. 

“Kelas bela diri ini benar-benar 
membuka mata saya.Saya suka fakta 
bahwa saya dapat melindungi diri 
saya sendiri. Setidaknya saya dapat 
melindungi diri dan jika saya in¬ 
gin membalas serangan,saya dapat 
melakukannya dengan cepat.Jadi ini 
baik,” kata Adeola. 

Di Nigeria, bahkan di kota besar 
seperti Lagos, perempuan yang be¬ 
lajar bela diri menghadapi banyak 
kecaman. 

“Ini aneh! Sangat aneh mendengar 
bahwa perempuan yang ingin mem¬ 
bela diri dari aksi kekerasan justru 
mendapati dirinyadalam posisi di mana 
ia harus menjelaskan mengapa perlu 
membela diri,” kata Adeola. (VGA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

t W i tte r. CO m/l e I e m U ku CO m 
issuu. com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook. com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
lnstagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


LELEMUKUGRAM 


\\l%aMuradlsmaflIXikuiigPuteri Indonesia dari Maluku 



Feng 

gerak PKK Provinsi Maluku, 
Widya Pratiwi Murad, member¬ 
ikan dukungan penuh kepada 
Yoan ClaraTeken untuk membawa 
nama Provinsi Maluku ke ajang 
pemilihan Puteri Indonesia 2020. 

Dukungan tersebut disampaikan 
langsung saat dirinya menerima 
Yoan di Kantor Gubernur Ma¬ 
luku, Jumat (14/2). Saat datang 
ke Kantor Gubernur, Yoan did¬ 
ampingi Kepala Dinas Pariwisata 
Provinsi Maluku, Max Pattinama. 

Putri dari Andreas Teken dan 
Kristina Yenipor ini merupakan 
dokter lulusan First Moscow State 
Medical University, tahun 2019. Se¬ 
belumnya, nona Seram-Tanimbar 
ini mengikuti ajang Jujaro-Mun- 
gare tahun 2019 lalu. Dari ajang itu, 
dia kemudian terpilih untuk me¬ 
wakili Provinsi Maluku mengikuti 
pemilihan Puteri Indonesia 2020. 

Widya memberikan dukungan 


penuh, serta menitip pesan kepa¬ 
da Yoan untuk membawa nama 
baik Provinsi Maluku di kancah 
nasional maupun internasional. 

“Prinsipnya saya mendukung 
Yoan. Sebelumnya, saya sudah meli¬ 
hat kemampuan kamu yang luar bi¬ 
asa pada waktu mengikuti ajang Ju- 
jaro-Mongare tahun lalu, saat Yoan 
menunjukan kemampuan berba¬ 
hasa Rusia. Di situ saya sudah ter¬ 
tarik profil kamu,” ungkap Widya. 

Untuk memperoleh utusan 
Maluku yang akan mengikuti 
ajang tersebut seharusnya, kata 
Widya, diawali dengan seleksi 
yang dilakukan di sebelas kabu¬ 
paten/kota. Karena keterbatasan 
waktu, sehingga Yoan yang dip¬ 
ilih mengikuti ajang tersebut. 

“Awalnya saya mau seleksikan 
dulu dari 11 kabupaten/kota, tapi 
berhubung waktu yang mepet 
dan Yoan menurut saya dia luar 
biasa. Dia pernah koordinasi den¬ 


gan saya, bahwa dia ingin diberi 
kesempatan untuk maju dalam 
ajang Putri indonesia ini, sehing¬ 
ga kemudian Yoan yang kita pilih,” 
jelas Bunda PAUD Maluku ini. 

Terpilihnya Yoan juga ada beber¬ 
apa alasan. Selain berpengetahuan 
luas, dia juga memiliki kemam¬ 
puan berbahasa asing yakni ba¬ 
hasa Inggris dan Rusia yang bisa 
menjadi modal utama,” paparnya. 

Selain itu, sebut Widya, 
Yoan juga berencana men¬ 
yampaikan materi tentang ad¬ 
vokasi stunting di ajang itu. 

“Paling tidak, dia sudah ada per¬ 
siapan. Secara tidak langsung, 
dia telah mengetahui bahwa 
saat ini memang kita lagi gen¬ 
car-gencarnya kampanyekan 

perangi stunting,” ucapnya. 

Widya mengakui, saat ini dirin¬ 
ya tengah fokus pada ajang-ajang 
pencarian bakat dalam rangka 
memperoleh putra-putri Malu¬ 
ku yang memiliki kemampuan 
baik, khususnya dalam mem- 
peromosikan Maluku di kancah 
nasional dan internasional. 

“Sejak suami saya di lantik (men¬ 
jadi Gubernur, red) dan saya men¬ 
jadi ibu Gubernur, saya sudah 
memfokuskan diri untuk mem¬ 
promosikan dan mengembang¬ 
kan pariwisata, termasuk pula da¬ 
lam ajang-ajang pencarian bakat 
putra putri seperti pemilihan 
Jujaro-Mungare, pemilihan Pu¬ 
tra-Putri Natsepa, termasuk pemi¬ 
lihan Putri Indonesia,” kata Widya. 

Untuk itu, dia berharap Yoan 
dapat masuk tiga besar pada Pemi¬ 
lihan Putri Indonesia yang akan 
dilakukan di Jakarta tanggal 6 
Maret 2020 mendatang, sehing¬ 
ga bisa mengangkat nama Ma¬ 
luku di ajang nasional nantinya. 


“Kita suport penuh. Kita harap 
dan kita doakan paling tidak 
Yoan bisa masuk tiga besar. Ka¬ 
lau saya lihat potensi yang di¬ 
miliki Yoan, mudah-mudahan 
bisa nanti,” ucapnya optimis. 

Paling terpenting, kata Widya 
mengingatkan, saat mulai masuk 
karantina hingga ajang pemili¬ 
han nantinya, Yoan harus bisa 
menjaga perilaku dan etika sela¬ 
ma mengikuti ajang bergensi ini. 

“Perilaku harus dijaga, tetap 
rendah hati, karena saat karantina 
pun tanpa disadari pasti akan ada 
penilaian. Kamu tidak usah pesi¬ 
mis atau minder. Kamu harus yakin 
bahwa kamu punya kemampuan. 
Ibu saja yakin kamu bisa, maka 
kamu harus lebih yakin bisa berikan 
yang terbaik bagi Maluku, dengan 
tetap menyerahkan hasilnya kepada 
Tuhan yang kuasa,” imbau Widya. 

Sementara itu. Sekretaris Daer¬ 
ah Maluku, Kasrul Selang, men¬ 
yambut dengan baik keikutsertaan 
Yoan dan mendukung sepenuhnya. 
Dia berharap Yoan akan mampu 
mengharumkan nama daerah di 
tingkat nasional bahkan interna¬ 
sional. “Kita berharap, Yoan keti¬ 
ka terpilih bisa mempromosikan 
Maluku terutama potensi wisa¬ 
ta kita dan banyak hal lainnya. 
Ini hal-hal positif yang harus 
kita beri dukungan,” kata Sekda. 

Dalam kesempatan ini, Yoan 
menyampaikan terimakasih atas 
dukungan penuh Pemerintah 
Provinsi Maluku. Ia juga memo¬ 
hon doa restu seluruh masyarakat 
Maluku. “Terima kasih Pem- 
prov Maluku. Terimakasih Ibu 
Widya. Saya mohon doa restu 
dari seluruh masyarakat Malu¬ 
ku, semoga bisa mengharumkan 
nama Maluku,” tandasnya. (POl) 


Designer Didiet Maulana Kunjungi Tanimbar 


SAUMLAKI - Perancang Busa¬ 
na berbakat Indonesia dan pemi¬ 
lik brand Ikat Indonesia, Didiet 
Maulana sedang berkunjung ke 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku pada Rabu (12/2). 

Telihat dari Instastory, Ia mem¬ 
bagikan beberapa video dan foto 
yang menyatakan bahwa dirinya 
sedang berada di daerah tersebut. 

Perancang busana yang baru saja 
membuat pakaian nikah dari pen¬ 
yanyi Isyana Sarasvati pada angka 
cantik 0202 - 2020 ini menunjuk¬ 


kan foto keberadaannya di pesi¬ 
sir pasar lama Olilit, Kelurahan 
Saumlakidan sedang menikmati 
suami, yaitu makanan tradisional 
olahan singkong khas Maluku. 

Diketahui kedatangan dari 
Didiet adalah sebagai pembic¬ 
ara dalam sosialisasi Pelatihan 
Pengembangan Produk Turunan 
Tais atau sebutan untuk Tenun 
Maluku dari Tanimbar kepada 
para mengrajin tais lokal yang 
diselenggarakan oleh Inpex Mase- 
la dan Bank Indonesia. (LOl) 




2 Anak nya Jadi Dunia Angel Karamoy 

JAKARTA - Artis Indonesia Timur 
asal Kota Manado, Provinsi Sulawesi 
Utara, Angel Karamoy menyebutkan 
bahwa kedua anaknya, Lovely dan 
Junuo Rumangkang adalah segalanya 
untuk dia. 

Terlihat dari beberapa unggah- 
an, ibu dua anak ini sangat bahagia 
membagikan foto-foto kebersamaan 
bersama buah cintanya dengan man¬ 
tan suami, Steven Mcjames Rumang¬ 
kang. 

“Duniaku, Hatiku, Segalanya,” 
tulis dia ditambah imotikon kel¬ 
uarga dan hati berwarna merah 
saat dikutip Lelemuku.com. (L02) 



8 

1 

5 

6 

4 

7 

2 

9 

3 

6 

7 

4 

9 

2 

3 

8 

1 

5 

3 

9 

2 

1 

5 

8 

4 

7 

6 

7 

3 

8 

5 

1 

9 

6 

2 

4 

4 

2 

9 

7 

3 

6 

1 

5 

8 

1 

5 

6 

2 

8 

4 

9 

3 

7 

2 

8 

1 

4 

7 

5 

3 

6 

9 

9 

4 

7 

3 

6 

1 

5 

8 

2 

5 

6 

3 

8 

9 

2 

7 

4 

1 


5 

5 

5 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

4 

5 

5 

5 

1 

7 

7 

7 

2 

3 

2 

4 

4 

1 

5 

5 

1 

7 

7 

7 

1 

4 

3 

3 

1 

7 

7 

1 

5 

2 

7 

1 

4 

4 

4 

5 

1 

3 

3 

7 

7 

2 

2 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

3 

7 

7 

7 

2 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

6 

1 

6 

6 

6 

4 

1 

1 

9 

9 

1 

6 

6 

1 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

3 

1 

6 

7 

7 

7 

7 

3 

3 

2 

5 

5 

1 

3 

3 

1 

7 

7 

7 

1 

3 

1 

2 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



























































WORLD NEWS 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


13 


Scientists Aim to Explore Area looo m Under the Sea 


WASHINGTON - A team of scien¬ 
tists plans to explore a little-known 
part of the ocean to search for new 
sea life and to investigate the effects of 
pollution and climate change. 

The scientists will enter what they 
call the “Midnight Zone” of the Indi¬ 
an Ocean. It is an area at a depth of 
about 1,000 meters below the surface 
where light does not reach but life still 
thrives. The project is expected to be- 
gin on March 16 and to last about five 
weeks. The scientists aim to explore 
huge underwater mountains also 
known as seamounts. 

The scientists involved in the project 
are part of Nekton, an ocean research 
group that works with the University 
of Oxford in Britain. They are work- 
ing with the Seychelles’ and Maldives 
governments in an effort to protect 
ocean areas. 


Oliver Steeds is the director of the 
Nekton effort. He told the Associated 
Press that the area his team will ex- 
plore is home to many forms of life. 
“What we do know is that beneath 
1,000 meters, theres no light down 
there, but a lot of animals.. .are biolu- 
minescent. It s life that glows,” he said. 

Speaking to AP in Barcelona, Spain, 
Steed noted that this team was going 
into an unknown part of the ocean. 

A submarine unlike any other 

The Nekton scientists will be using 
one of the most modern deep sea 
submarines in the world. It is named 
Limiting Factor. 

Last August, the Limiting Factor 
completed another project: to dive 
to the deepest point in each of the 
worlds five oceans. That effort was 
called the Five Deeps Expedition. 
The deepest of these dives took the 


submarine to nearly 11,000 meters 
below sea level. The Limiting Factor 
is built to withstand the huge pressure 
that exists in the oceans deepest plac- 
es. The compartment for the crew of 
two people is surrounded by titanium 
nine centimeters thick. The subma¬ 
rine also carries enough emergency 
oxygen for up to 96 hours. 

Robert McCallum is the leader of 
the expedition. He said vehicles that 
can dive deep into the ocean are rare. 

The scientists will use sensors and 
mapping technology to identify new 
spedes and landforms deep beneath 
the sea. But, they also want to observe 
the effects humans have on the deep 
sea environment. They will be trying 
to measure the presence of plastic 
pollution and possible effects of cli¬ 
mate change. 

Limiting Factor crew already have 


seen evidence that pollution is af- 
fecting places considered untouched. 
In May, they saw a plastic bag at the 
bottom of the Mariana Trench, the 
deepest point in the worlds oceans. 
Dan Laffoley is a marine expert for the 
Internationd Union for Conservation 
of Nature, a group based in Switzer- 
land. He said exploration of the Earths 
living space is extremely important. 
He added, “...over 90 percent of that 
living space is in the ocean and most 
of that ocean is unexplored.” 

Laffoley said it is urgent, during 
a time of change, “...that we get 
people down there, we get eyes in 
the ocean and we see whats hap- 
pening.” The Nekton scientists will 
combine their observations with 
an earlier study of the deep Indian 
Ocean last year. They plan to pres- 
ent their findings in 2022.(VOA) 


Scientists Make Devices to Make Jeflynsh Faster 


WASHINGTON - Researchers have 
used very small electronic devices to 
make jellyfish stronger and faster. 

The scientists say they developed 
these electronic jellyfish in the hopes 
of sending them to study and ex- 
plore the worlds oceans. A report on 
the experiment was published in the 
journal Science Advances. 

Jellyfish are unusual creatures. 
They move through seawater by con- 
tracting, or reducing the size or, their 
muscles. For the experiment, the re¬ 
searchers put an electronic device, 
about 2 centimeters in length, inside 
a moon jellyfish, a common kind of 
jellyfish. 

The researchers said the device 
caused the creatures to move their 
bodies more often. They swam 
around three times faster than usual. 
These jellyfish use “10 to 1000 times 
less external power per mass than 
other aguatic robots reported in lit- 
erature,’^ noted Nicole Xu and John 
Dabiri, the two lead authors of the 
report. 

Jellyfish are known to release mu- 
cus at times when they are tense or 
feeling stressed. No such reaction 
was noted during the study. The jel¬ 
lyfish swam normally after the elec¬ 
tronic device was removed, the re¬ 
searchers said. “Care is taken not to 
harm the jellyfish,” Dabiri explained. 

The next step will be to test ways to 
control where the jellyfish go. An¬ 
other possible step: to develop small 


sensors that could take long-term 
measurements of ocean conditions, 
added Xu and Dabiri. 

“Its very sci-fi futuristic,” said Xu, 
a bioengineer at Stanford University 
in California. “We could send these 
bionic jellyfish to different areas of 
the ocean to monitor signs of climate 
change or observe natural phenom- 
ena.” 

One of the first goals will be deep 
dives, added Dabiri, who studies 
mechanical engineering and serves 
as a professor at the California In- 
stitute of Technology. Deep dives are 
important because of a major gap in 
human understanding of the deep 
oceans. 

“Basically, wed release the bionic 
jellyfish at the surface, have it swim 
down to increasing depths, and see 
just how far we can get it to go down 
into the ocean and still make it back 
to the surface with data,” he said. 

“Jellyfish have existed for over 500 
million years, and over that time, 
their body structure has remained 
largely unchanged, said Xu. “So its 
interesting to figure out what makes 
them so special and how we can 
learn from them.” 

She added, “Because we use ani¬ 
mals with natural swimming mo- 
tions, the hope is that they wont 
disturb the environment in the 
same way that a submarine might, 
so we can expand the types of envi- 
ronments we can monitor.” (VOA) 


GARFIELD - Paws.mc 


Snowless Ski Area Considers Future inWarming World 


PARIS - France is experiencing an 
unusually moderate winter, which 
has led to low snowfall in ski areas 
across the country. One affected ski 
area is Le Mourtis, in the Pyrenees 
mountains of Southern France. The 
lack of snow has forced the resort to 
temporarily close its ski runs - at the 
height of the winter season. 

Local restaurants and hotels are seeing 
fewer visitors. People who do come to 
the area are seeking to do other things 
besides skiing. Warmer temperatures 
have made hiking one of the most pop- 
ular activities. 

Recent daytime temperatures at Le 
Mourtis have reached 10 degrees Cel- 
sius. Some hikers even removed winter 
clothing while making their way across 
mountain areas containing very little 
snow. “Skiing? No one today can guar- 
antee it,” said hotel operator Fran^ois 
Gillaizeau. “If the snow is not here, we 
have to sell something else.” He has 
been making money by renting out 
two-wheeled scooters to nelp visitors in 
the area have fim. 

The scooters can be ridden down 
grassy mountain hills. They come with 
equipment made for riding on snow, 
but Gillaizeau has attached bicycle 
wheels instead. His ski rental equip- 
ment remains untouched. He says he 
has had to reduce the hours of some 
workers and expects business losses 
during the season to drop as much as 
15 percent. 

Many people in the area believe the 




latest winter is more than just a bad 
year. The last time France experienced 
such a mild December and January was 
in 1900, French weather officials say. 

Christelle Robert is an official with 
Meteo-France, the countrys national 
weather Service. She told Reuters that 
mild winters and less snow seem to be a 
clear sign of global warming. 

Scientists have predicted a continued 
rise in world temperatures. People con- 
nected to the areas ski industry are con- 
sidering a future with much less snow. 
If such weather continues, ski resorts 
around 1,600 meters above sea level 
will be so warm that they will not even 
be able to use artificial snow because it 
will melt. 

Some of the higher Pyrenees resorts 
did receive enough snow recently to 
open for business. But the Le Mour¬ 
tis resort sits at 1,350 meters, put- 
ting it in a so-called melt area. “Its 
the second year in a row that weVe 
had no snow,” said Laurent Morel, a 
visitor from the city of Toulouse who 
was walking on the mountainside 
with his family. “We love the moun¬ 
tains so we come anyway.”” (VOA) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































OPINI 


14 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Masalah Hukum Pemulangan Bekas ISIS 

Oleh: Muhamad Syauqillah 


Dari Redaksi... 



...yang saat ini lagi bingung liat arah angin pem¬ 
berdayaan orang asli Tanimbar dari semua pihak 
yang merasa berkepentingan. 

Katong cuma sayag saja kalo semua pihak luar 
yang ada lirik katong pu sumber daya alam yang 
kaya ini dapa suruh perhatikan semua kepent¬ 
ingan pembangunan sumber daya manusia se¬ 
mentara pihak yang bertugas berikan pelayanan 
pemberdayaan dan pembangunan sumber daya 
manusia di kabupaten ini malah seng pake ke¬ 
mampuan hasil pemberdayaan masyarakat Ta¬ 
nimbar yang dalam beberapa taun terakhir ini 
tambah semangat par tunjukkan diri di mata re¬ 
gional sampe dunia. 

Beta ada liat, ada banyak sekali hasil karya ma¬ 
nusia Tanimbar yang seharusnya dapa promosi 
sama orang-orang yang ciptakan akang, tapi yang 
malah dapa kenal itu orang-orang tertentu saja. 
Sementara orang orang tertentu itu ada curi ilmu 
banyak dari beliau-beliau yang sebenarnya punya 
hak par duduk tutur akang. 

Lalu yang paling kasian, adalah katong pu sum¬ 
ber daya manusia Tanimbar pung kai^a asli seng 
dihargai dan dianggap seng bersaing dengan 
karya-karya manusia dari luar daerah ini. Seo¬ 
lah-olah katong ini masih tinggal di Kepulauan 
Ketinggalan dan Terbelakang yang beberapa wak¬ 
tu terakhir ini barang ini pu isu ada dapa angka 
kembali. 

Mungkin saja orang-orang yang pung kewajiban 
par angka harga diri sumber daya manusia orang 
Tanimbar ini pung pikiran baik par cari orang- 
orang berkualitas unggul par ajar katong pung 
orang-orang tua dan anak-anak muda yang pung 
ciri khas identitas Tanimbar. Tapi katong seng tau, 
apakah niat baik ini dibuat par biking katong pung 
manusia semakin berkualitas, ato par kasi hancur 
katong pu tatanan yang selama ini su dapa atur 
dari moyang-moyang dan leluhur jaman purbaka¬ 
la dolo. 

Yang beta tau, mari katong jangan jadi pengemis 
di atas tanah sendiri, jadilah tuan rumah yang baik 
kepada sesama dan tegas pada ketidak adilan. 
Sio...semoga akang terjadi... (***) 


WACANA pemulangan warga negara Indone¬ 
sia bekas anggota Negara Islam Irak dan Suriah 
(ISIS) menjadi perdebatan hangat masyarakat 
hari-hari ini. Wacana tersebut sebetulnya telah 
didiskusikan berbagai kalangan selama satu ta¬ 
hun terakhir setelah meninggalnya Abu Bakar 
Al Baghdadi dan hilangnya wilayah yang dikua¬ 
sai ISIS sejak Juni 2014. 

Sekurang-kurangnya terdapat dua argumen 
di balik wacana fcpulangan WNI eks ISIS ini 
dan keduanya bertumpu pada dua arus besar, 
yakni menolak atau memulangkan. Beragam 
alasan mendasari kedua opsi tersebut, dari ke¬ 
manusiaan, keamanan dalam negeri, prioritas 
kebijakan pemerintah, mekanisme repatriasi, 
rehabilitasi, penegakan hukum berdasarkan 
Undang-Undang Terorisme, masalah deradika- 
lisasi, hingga masalah keuangan negara. 

Hal yang urgen untuk diketahui sesungguhnya 
adalah bagaimana identitas 600 WNI tersebut, 
yang melingkupi data perorangan, identitas 
pribadi, dan profil secara lengkap, yang juga 
memuat derajat potensi risiko. Dengan begi¬ 
tu, apa pun kebijakan yang nanti diambil oleh 
pemerintah, ada kejelasan siapa subyek hukum 
yang dibatalkan/dihapus kewarganegaraannya 
berdasarkan Undang-Undang Kewarganega- 
raan atau siapa subyek hukum yang akan dike¬ 
nai pasal-pasal dalam Undang-Undang Teror¬ 
isme. 

Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan 
menyebutkan bahwa WNI yang bergabung 
dengan dinas tentara asing dan secara sukarela 
mengangkat sumpah atau berjanji setia kepa¬ 
da negara asing atau bagian dari negara asing 
tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya. 
Apakah ISIS termasuk kategori dinas asing? 
Hal ini masih diperdebatkan karena Perserika¬ 
tan Bangsa-Bangsa menyatakan ISIS merupa¬ 
kan kelompok teroris, bukan dinas asing. ISIS 
adalah unlawful combatant. Jika menggunakan 
Undang-Undang Kewarganegaraan, secara ti¬ 
dak langsung kita mengakui ISIS sebagai suatu 
negara yang sah atau organisasi kedinasan as¬ 
ing. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia men¬ 
yatakan bahwa setiap orang berhak memiliki 
kewarganegaraan. Aturan ini sejajar dengan 
Undang-Undang Kewarganegaraan yang tidak 
mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) 
atau tanpa kewarganegaraan (apatride). Peng¬ 
hilangan kewarganegaraan bisa dilakukan asal¬ 
kan subyek hukumnya tidak berstatus tanpa 
kewarganegaraan. 

Namun hingga kini belum ada mekanisme 
yang jelas tentang syarat dan tata cara penghi¬ 
langan dan pembatalan kewarganegaraan. Jika 
ingin membatalkan dan menghilangkan kewar¬ 
ganegaraan WNI eks anggota ISIS, pemerintah 
sebaiknya lebih dulu membuat peraturan pe¬ 
merintah yang menyatakan bahwa WNI yang 
bergabung dengan ISIS secara otomatis hilang 
kewarganegaraannya. 

Masyarakat juga belum mengetahui seberapa 


besar potensi risiko yang akan dibawa setiap 
bekas anggota ISIS tersebut. Jika kembali ke In¬ 
donesia, mereka secara otomatis akan dikenai 
pasal-pasal dalam Undang-Undang Terorisme. 
Bila proses hukum ini dapat dilakukan, tanta¬ 
ngan terberatnya adalah pembuktian keterli¬ 
batan seseorang dalam organisasi ISIS. 

Kekhawatiran bahwa mantan anggota ISIS ini 
akan menimbulkan masalah pada masa depan 
cukup beralasan, mengingat adanya kasus bekas 
anggota ISIS yang sudah mendapat pembinaan 
oleh pemerintah pun kembali melakukan teror. 
Contohnya, kasus pengeboman Jolo, Filipina, 
yang dilakukan oleh pasangan suami-istri Rul- 
lie Rian dan Ulfah Andayani serta Agus Priyan- 
to dari jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) 
Purwakarta yang tewas saat penangkapan di 
Jatiluhur. 

Program deradikalisasi yang selama ini 
dilakukan pemerintah pun ternyata masih 
menyisakan residivisme. Kasus Isnaini Romd- 
honi, jaringan pelaku bom Surabaya; Ismarwan, 
pelatihan militer JAD; Juhanda, bom oikumene; 
dan Sunakim, bom Sarinah Thamrin, adalah se¬ 
jumlah kasus residivisme tersebut. 

Keputusan apa pun yang akan diambil, pemer¬ 
intah tetap perlu mempertimbangkan asesmen 
terhadap WNI eks ISIS di kamp pengungsian 
serta tahanan di Turki, Irak, dan Suriah. Ber¬ 
bekal asesmen tersebutlah pemerintah dapat 
membuat keputusan final untuk memulangkan 
atau tidak. Asesmen pun perlu melibatkan ke- 
menterian dan lembaga terkait sehingga dalam 
pelaksanaannya kelak tidak ada pertentangan 
internal antar-institusi itu. 

Jika ingin memulangkan mereka, pemerintah 
perlu mempersiapkan mekanisme standar yang 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlu juga 
dilakukan pendekatan paralel antara penegakan 
hukum dan deradikalisasi. 

Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan 
infrastruktur yang berkaitan dengan lemba¬ 
ga negara yang nantinya bekerja sama dalam 
penanganan WNI eks ISIS tersebut, mengingat 
saat ini pemerintah memiliki kelemahan dalam 
pembinaan mantan teroris sebelumnya. 

Hal yang tak kalah penting dalam konteks 
penolakan atas pemulangan eks ISIS adalah 
penghapusan kewarganegaraan. Jika argumen¬ 
tasi hukum yang dipakai, pemerintah harus 
mempersiapkan skenario hukum yang akan 
dilakukan apabila terdapat gugatan hukum atas 
keputusan tersebut. 

Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan 
perlu didorong, mengingat adanya keterbatasan 
daya jangkau legislasi saat undang-undang 
tersebut dibuat pemerintah dan Dewan Per¬ 
wakilan Rakyat. Keberlakuannya kurang men¬ 
jangkau realitas sosial yang ada di Indonesia 
saat ini.dsa.. 

Penulis adalah Ketua Program Studi Kajian 
Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 
Universitas Indonesia serta kolumnis di Tempo.co 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















SAMBUNGAN 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


15 


TakMir^... 

pada Minggu (16/2). 

Namun, pihaknya akan terus 
mengawal mengawal spesimen 
yang telah diambil dari BN pada 
14 Februari 2020 hingga dikirim 
ke Badan Penelitian dan Pengem¬ 
bangan Kesehatan (Balitbangkes) 
Kementerian Kesehatan di Jakarta 
pada 15 Februari 2020. 

“Meskipun demikian karena yang 
bersangkutan mengaku dari malay- 
sia, maka tetap dalam pemantauan 
medis sampai hasil pemeriksaan 
spesimen diterima,” ujar dia. 

Kepada wartawan ia juga menya¬ 
takan bahwa kondisi BN yang di¬ 
karantina di ruang isolasi RSUD PP. 
Magretti Saumlaki setelah kembali 
dari Malaysia pada 7 Februari 2020 
semakin membaik. 

Dikatakan setelah pasien karan¬ 
tina dalam pemantauan selama 
14 hari di ruangan isolasi RSUD 
Magretti Saumlaki. la sempat 
mengeluh demam, batuk, pilek, dan 
nyeri kerongkongan, dengan suhu 
badan 36,5 derajat celcius. Dalam 
kasus sesak nafas, kondisi BN masih 
dalam batas toleransi. 

“Jadi kesehatan mahasiswa juru¬ 
san fakultas hukum jurusan inter¬ 
nasional di salah satu perguruan 
tinggi di Bali itu semakin membaik, 
tetapi tetap di dikarantina di ruan¬ 
gan isolasi VIP RSUD Magretti se¬ 
lama 14 hari, sambil menunggu ha¬ 
sil pemeriksaan spesimen Balitbang 
Kemenkes,” tambah dia. 

Sebelumnya Kadiskes Tanimbar, 
dr Edwin Tomasoa menyatakan tim 
medis yang menangani BN setelah 
diduga terjangkiti gejala mirip 
COVID-19 telah menyelesaikan 

“Spesimennya baru dikirim ke¬ 
marin sore (Sabtu-red) dan tiba di 
Puslitbangkes pukul 18:00 WIB. 
Nah, karena hari ini merupakan 
hari libur maka mungkin hari Senin 
baru proses penelitian spesimen 
yang kita kirim. Normalnya itu an¬ 
tara dua sampai lima hari baru bisa 
terima hasil laboratorium” kata dia. 


Evakuasi.. 

WIT dengan menerbangkan dua 
unit helikopter Pusat Penerban¬ 
gan Angkatan Darat dan satu unit 
helikopter milik PT Intan Angka¬ 
sa. 

Proses evakuasi dua belas 
jenazah tersebut memakan waktu 
selama lebih kurang empat jam. 
“Kami telah evakuasi dari titik 
lokasi jatuhnya helikopter MI- 
17. Pada proses pertama kami 
berhasil mengevakuasi empat 
jenazah. Kemudian sesi kedua 
delapan jenazah kami evakuasi ke 
Oksibil,” kata Dax kepada VOA, 
Sabtu (15/2). 

Kemudian, imbuh Dax, seluruh 
jenazah penumpang helikopter 
MI-17 yang berhasil dievakuasi 
diterbangkan langsung menuju 
ke Jayapura dari Bandara Oksibil 
pada pukul 10.30. 

Lanjutnya, pada saat menge¬ 
vakuasi jenazah penumpang he¬ 
likopter MI-17, tim evakuasi tidak 
menemukan barang-barang prib¬ 
adi milik penumpang. Barang-ba¬ 
rang yang hilang termasuk senjata 
milik personel TNI yang turut 
menjadi korban dalam jatuhnya 


Proses pengiriman spesimen 
dikawal oleh petugas khusus dari 
laboratorium kesehatan Ambon 
dan dipastikan telah diterima oleh 
pihak Puslitbang Kemenkes RI. 

Tomasoa menambahkan. Alat 
Perlindungan Diri (APD) yang dib¬ 
utuhkan oleh tim medis dari RSUD 
dr. PP Magretti Saumlaki telah dis¬ 
erahkan oleh Dinkes Provinsi Ma¬ 
luku pada Kamis dan saat ini sudah 
digunakan oleh tim medis. 

Kondisi pasien saat ini sudah sta¬ 
bil dan tidak ada keluhan. Kondis¬ 
inya mendekati normal. “Sementara 
belum dibutuhkan dokter spesialis, 
karena kondisi pasien stabil. Nanti 
hasilnya sudah ada, baru berdasar¬ 
kan hasil itu, kita aan bertindak” 
katanya sambil memastikan, rumah 
sakit akan tetap menerapkan sistem 
penjagaan yang ketat sehingga tak 
satupun yang bisa menemui BN. 

Sementara itu, Sekda Maluku 
Kasrul Selang mengimbau mas¬ 
yarakat Maluku tak khawatir ber¬ 
lebihan karena penanganan BN 
dikoordinasikan dengan Posko 
Penanggulangan Virus Corona Ke¬ 
menkes. “Kami dilaporkan bahwa 
BN hanya deman, batuk, pilek dan 
nyeri kerongkongan dengan suhu 
badan 36,5 derajat Celcius, sedang¬ 
kan sesak nafas masih dalam batas 
toleransi,” katanya seperti diberita¬ 
kan Kompas.com. 

Diketahui, BN merupaan maha¬ 
siswa jurusan hukum internasional 
di salah satu universitas di Bali. Ia 
memiliki merupakan mahasiswa 
berprestasi. Pihak universitas pun 
mengirimkan BN ke Malaysia se¬ 
lama enam bulan untuk melanjut¬ 
kan studi. Ia kembali ke Indonesia 
melalui Medan pada 7 Februari. 
Saat di Malaysia, BN sempat men¬ 
jalani observasi karena salah satu 
teman asramanya terjangkit virus 
corona. Berdasarkan koordinasi 
staf Unicef perwakilan Maluku, 
dr.Sisca dengan WHO, teman BN 
yang berasal dari Bangladesh itu 
tak meninggal karena virus.(LOl) 


helikopter MI-17 tersebut. “Tidak 
ada ditemukan senjata,” ujar Dax. 

Menurut keterangan Dax, senja¬ 
ta milik personel TNI yang men¬ 
jadi korban dalam kecelakaan na¬ 
has itu disimpan oleh masyarakat 
yang bermukim dekat dengan 
lokasi jatuhnya helikopter MI-17. 
“Pangdam XVII/Cenderawasih 
telah berkoordinasi dengan bu¬ 
pati dan tokoh masyarakat agar 
mereka melakukan pendekatan 
kemanuasiaan kepada warga agar 
dikembalikan ke kami,” jelas Dax. 

Seperti diketahui helikopter MI- 
17 No Reg HA 5138 dinyatakan hi¬ 
lang sejak 28 Juni 2019. Helikopter 
tersebut dinyatakan hilang kontak 
ketika terbang dari Oksibil menu¬ 
ju Jayapura sesaat setelah melak¬ 
sanakan mengirimkan logistik 
bagi pos TNI yang berada di Ka¬ 
bupaten Pegunungan Bintang. 

Helikopter MI-17 mengangkut 
tujuh orang kru dan lima orang 
prajurit Satgas Yonif 725/Wo- 
roagi. Dari pengamatan udara 
terhadap puing-puing, kuat du¬ 
gaan bahwa helikopter tersebut 
menabrak dinding tebing saat 
cuaca berkabut tebal. (VOA) 


Gubernur... 

10 unit sepeda motor di kecamatan itu. 
“Saya sudah siapkan beberapa sepeda 
motor untuk mengantar Pak Guber¬ 
nur dan Ibu Duta Parenting ke Kilbon. 
Saya tidak sangka, kalau nanti Pak 
Gubernur sendiri yang mengendarai 
sepeda motornya,” ,” kata Raja Negeri 
Kilmuri, Djafar Kwairumatu. 

Sementara itu, Sekda Maluku, 
Kasrul Selang, beserta hampir 20 
pimpinan Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) di lingkup Pemprov 
Maluku dan rombongan lainnya ber¬ 
jalan kaki menuju desa Kilbon. 

Meskipun wilayahnya terisolir. Ke¬ 
camatan Kilmuri tidak masuk dalam 
daftar yang direkomendasikan dinas 
kesehatan setempat sebagai locus 
stunting. Dari 14 desa di Kilmuri, 
dilaporkan hanya ada dua desa yang 
terdapat kasus stunting yakni Kilbon 
dan Selor. Masing-masing desa, ter¬ 
catat hanya ada satu kasus stunting. 

Namun, dari kunjungan Duta Par¬ 
enting ke SBT, ditemukan kasus stunt¬ 
ing cukup tinggi. Di Kilbon ada 16 
anak stunting dan 6 gizi kurang dari 
total anak balita di desa itu sebanyak 
24 anak. Sementara di desa Kilmuri 
terdapat 10 anak yang stunting dan 1 
gizi kurang dari jumlah 26 anak.“Di 
desa Kilmuri, belum semua anak kami 
periksa. Jadi, ada kemungkinan jum¬ 
lahnya bisa lebih,” kata dokter Ocha, 
salah satu anggota Tim Percepatan 
Penurunan Stunting Maluku yang 
seminggu sebelumnya turun lapan¬ 
gan lebih dahulu bersama Tim Dokter 
dari Dinas Kesehatan Provinsi Ma¬ 
luku untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan dan Bakti Sosial. 

Saat mengunjungi Posyandu dan 
Posbinda di kedua desa, Widya mem¬ 
berikan edukasi secara praktis kepada 


Ff^iua... 

Menpora Zainudin usai meninjau 
sejumlah venue bersama tim di Ka¬ 
bupaten Jayapura, Merauke, Mimika 
serta Kota Jayapura sejak Selasa (11/2) 
hingga Kamis (13/2) siang Men¬ 
yatakan terkait sejumlah pekerjaan 
pembangunan venue yang masih ber¬ 
jalan, sambung dia, dipastikan akan 
rampung sesuai dengan target yang 
ditetapkan atau sebelum PON dihelat. 
“Jadi sekali lagi jangan kuatir, tidak 
ada satu hal pun yang menghambat 
pelaksanaan PON di Papua. Bahwa 
PON pasti akan terlaksana dan tuan 
rumah Papua siap untuk menjamu 
para atlet, ofisial maupun tamu yang 
datang dari seluruh provinsi,” katanya. 

Sementara menyoal pembangu¬ 
nan tiga venue (panahan, dayung 
dan sepatu roda) yang diakomodir 


SBY... 

Meski tak bisa memastikan terjadi 
suksesi, Syarief mengisyaratkan akan 
muncul pemimpin baru di Demokrat. 
Saat ini, partainya dipimpin oleh 
pendiri yakni SBY dan sekretaris jen¬ 
deral Edhie Baskoro Yudhoyono. SBY 
menjabat Ketua Umum Demokrat se¬ 
jak 2013 menggantikan Anas Urbanin- 
grum yang kala itu menjadi tersangka 
kasus korupsi. 

Syarief lagi-lagi meninggalkan te¬ 
ka-teki. Dia tak menjawab tegas pada 
saat ditanya apakah SBY akan lengs¬ 
er di kongres tahun ini.“Belum tahu 
(apakah akan berganti). Kita lihat di 
kongres nanti, mudah-mudahan ada 
leader yang muncul lagi,” ujar dia. 


orang tua dan ibu-ibu hamil tentang 
pentingnya asupan gizi seimbang. 
Ia juga duduk lesehan di lantai dan 
makan bersama anak-anak stunt¬ 
ing. Di Posyandu Kilmuri, Widya 
mendapati bayi berusia 1 minggu yang 
saat lahir berat badannya hanya 2,1 Kg 
sehingga masuk kategori Berat Badan 
Lahir Rendah (BBLR) atau dibawah 
standar normal yakni mininal 2,5 
Kg. Kepada orang tuanya, Waija (32), 
Widya menyarankan untuk mem¬ 
berikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 
“Anak ibu ini lahir berat badannya 
dibawah standar normal, sehingga ibu 
harus rajin berikan ASL Ibu juga harus 
mengkonsumsi makanan yang bergizi. 
Kalau ibu minum susu, makan sayur, 
ikan, Insya Allah anak ibu juga akan 
sehat. Disini kan banyak ikan yang 
bisa diperoleh dengan mudah. Ada 
sayur katok. Nah itu sudah cukup kok. 
Murah tapi sehat,” ujar Widya. 

Dikatakannya, jika anak yang be¬ 
rat tubuhnya di bawah normal ti¬ 
dak diperhatikan secara baik, maka 
akan berpengaruh pada kemampuan 
tumbuh kembang anak dan cara ber¬ 
pikirnya kelak. “Kalau ibu tidak sela¬ 
lu minum susu dan makan makanan 
yang bergizi, maka berat badannya 
tidak akan naik-naik. Lama-lama ke¬ 
mampuannya akan kurang,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Widya mem¬ 
berikan vitamin A untuk anak-anak 
di Posyandu. Sejumlah bantuan 
diberikannya di kedua desa yakni 
benih sayur-sayuran, bantuan tim¬ 
bangan bayi dan tikar ukur untuk 
Posyandu, bibit pohon produktif, 
alat kesehatan, bantuan KIT ibu 
hamil, KIT bayi baru lahir, PMT un¬ 
tuk balita dan ibu hamil KEK, dan 
bantuan bina keluarga balita kepada 
kader pembina keluarga balita. (POl) 


dalam Inpres PON baru, Menpora 
memastikan pembangunannya tetap 
akan rampung sebelum iven empat 
tahunan itu digelar. “Apalagi kesiapan 
panitia di Papua sudah sangat maksi¬ 
mal. Dimana Sekda Papua, Pangdam 
XVII Cenderawasih, Kapolda Papua 
serta Ketua Harian PB PON Papua 
selalu ada lapangan memantau persia¬ 
pan PON yang juga di supervisi Ketua 
Umum KONI Pusat. Yang pasti kita 
semua bersemangat mensukseskan 
PON di Papua,” jelasnya. 

Kendati demikian, ia almi semarak PON 
belum begitu terasa di tengah-tengah mas¬ 
yarakat, baik yang ada di Papua maupun 
provinsi lainnya di Indonesia. Sehingga ia 
meminta seluruh media massa di Papua 
maupun luar Bumi Cenderawasih untuk 
ikut menyemarakan gema PON melalui 
media massanya masing-masing. (P02) 


Saat ditanya apakah Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) yang bakal meng¬ 
gantikan ayahnya, Syarief pun tak 
menjawab dengan gamblang. Namun, 
menurut dia, anak sulung SBY tersebut 
belakangan gencar berkeliling daerah. 
Dia menerangkan bahwa AHY me¬ 
mang bertugas melakukan konsolidasi 
kader dan kepengurusan di daerah. 

Syarief menyerahkan kepada peser¬ 
ta kongres nanti mengenai kepastian 
AHY akan menjadi ketua umum yang 
baru. “Mudah-mudahan para kad¬ 
er bisa memahami bahwa memang 
di Partai Demokrat semakin banyak 
orang-orang berkualitas seperti Mas 
AHY. Itu kan bagus menjadi pemi¬ 
mpin masa depan,” tutup dia. (TMP) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














^Lelemuku 


17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Inpex dan BI Gelar Pelatihan Pengembangan Tais Tanimbar 



SAUMLAKI - Perusahaan Mi¬ 
gas asal Jepang, Inpex Masela Ltd 
dan Bank Indonesia (BI) kemba¬ 
li menggelar pelatihan pengem¬ 
bangan produk turunan Tais atau 
Tenun Maluku dari Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar di Saumla- 
ki, Kecamatan Tanimbar Selatan 
(Tansel) dan Desa Amdasa, Kecaa- 
matan Wertamrian pada Rabu dan 
Kamis, 12 - 13 Februari 2020. 

Special Expertise Inpex Masela 
Ltd, Halida Hatta berharap ke de¬ 
pan produk tais dapat mencetak 
produk-produk tenunan yang han¬ 
dal, berkualitas dan dapat diterima 
dengan baik oleh pasar serta para 
pengrajin juga mampu menyerap 
ilmu dan masukan dari pembic¬ 
ara dalam pelatihan tersebut, yai¬ 
tu Desainer Didiet Mulyana yang 
merupakan perancang busana dan 
pemilik brad Tkat Indonesia juga 
segudang prestasi dalam mem¬ 
perkenalkan tenun ikat ke kancah 
nasional dan internasional. Selain 
itu, kemampuannya menciptakan 
produk tenun ikat yang menye¬ 
suaikan dengan selera pasar. 

“Kami sangat berharap peserta 
pelatihan dapat menyerap ilmu 
dan masukan dari Desainer Didiet 
Maulana yang sudah memiliki pe¬ 
mahaman yang panjang di indus- 


try ini. Semoga dalam waktu dekat 
ini kita dapat melihat sejumlah 
produk turunan yang dapat diter¬ 
ima pasar dan mengangkat kese¬ 
jahteraan mama-mama penenun,” 
harapnya di sela pelatihan tersebut. 

Sementara itu. Kepala Kantor 
Perwakilan BI Maluku, Noviar- 
sono Manullang mengatakan 
jika pihaknya selalu mendukung 
pengembangan produk unggulan 
di Maluku untuk menumbuh¬ 
kan perekonomian masyarakat da 
mendukung pengembangan Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) 


pendukung pariwisata. 

“BI memiliki program local eco- 
nomic development dengan focus 
kepada lima tema pengembangan an¬ 
tara lain daerah perbatasan atau ter¬ 
tinggal. Pemberdayaan perempuan, 
nelayan, industry kreatif dan komod¬ 
iti ekspor atau impor yang bertujuan 
untuk menumbuhkankembangkan 
pusat-pusat ekonomi baru secara 
berkelanjutan melalui optimalisasi 
sumber daya lokal,” kata dia. 

Pelatihan hari pertama di Saum- 
laki melibatkan sebanyak 60 pe¬ 
serta dan sebanyak 40 peserta di 


hari kedua yang terdiri dari para 
penenun dan pengrajin Tanimbar, 
Badan Usaha Milik Desa (BUM- 
Des), Komunitas orang muda. 
Pemerintah Daerah (Pemda) Ta¬ 
nimbar serta pihak-pihak lain 
yang diharapkan dapat membantu 
pengembangan tais. 

Sebelumnya, pada Bulan No¬ 
vember 2019, Inpex Masela dan 
BI telah mampu memproduksi 
Tais dengan menggunakan teknik 
pewarna alam yang didapatkan 
dari sekitar lingkungan tempat 
tinggal atau desa penenun. (LOl) 


Joice Fatlolon Motivasi Mahasiswa di STTIMAS 



SAUMLAKI - Ketua Tim Pengger¬ 
ak Pemberdayaan dan Kesejahter¬ 
aan Keluarga (TP-PKK) Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku, Joice Fatlolon Pentury, SP 
memberikan motivasi dalam Kuliah 
Umum di Sekolah Tinggi Teologi 
Injili Mahkota Sion Saumlaki (STTI¬ 
MAS) pada Senin (10/2). 

Dalam kuliah tersebut Joice me¬ 
minta para mahasiswa dan pelajar 
STTIMAS yang juga hadir untuk 
menghidupkan semangat peruba¬ 
han dan bersyukur dengan segala 
kelebihan serta jangan menjadikan 
kekurangan sebagai hambatan atau 
tantangan yang bisa dilalui. 

Ia pun mencontohi jalan hidup dari 
Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, 
SH., MH yang juga sangat sulit pada 
masa kecil hingga dewasa. Fatlolon 
harus berupaya keras menghidupi 
diri sendiri dengan bekerja serabutan 
dari kondektur angkutan kota hing¬ 
ga menjadi security. “Bapak Bupati 
Fatlolon dulu hidup susah, tapi itu 
tidak menjadi kendala untuk maju. 
Beliau setia melakukan hal-hal kecil 
dan tidak putus harapan hingga akh¬ 
irnya pernah menjadi wakil rakyat di 


Papua dan Bupati di Tanimbar. Nah, 
ade-ade pasti juga bisa, jangan patah 
semangat tetap syukuri segala kelebi¬ 
han dan mau berusaha untuk meng¬ 
gapai cita-cita,” pinta Joice Fatlolon. 

Sementara itu. Ketua STTIMASS, 
Yustus Elisa Orundalim, S.Pd., M.Pd 
mengatakan pihaknya sangat ber¬ 
syukur atas kesediaan dari Ketua TP- 
PKK Tanimbar, Joice Fatlolon yang 
sudah memberikan kuliah umum 
dengan moto ‘Terpanggil Untuk Me¬ 
layani Masyarakat Tanimbar’ itu. 

Ia pun berharap kepada para peser¬ 
ta kuliah umum tersebut dapat mem¬ 
buka wawasan para peserta dengan 
lebih leluasa lagi dalam berpikir dan 
meraih masa depan, secara khusus 
dalam menyambut beroperasinya 
Blok Masela. 

“Dari sekian bupati dan istri bupa¬ 
ti sampai saat ini baru mengunjungi 
STTIMASS melalui Ibu Joice, kami 
ucapkan terima kasih. Kami juga tadi 
memberikan beberapa masukan juga 
terkait keberadaan kami di Tanim¬ 
bar, semoga kekurangan-kekuran¬ 
gan, seperti gedung yang lebih layak 
dan anggaran mahasiswa KKN dapat 
dijawab,” harap Orundalim. (L02) 


Pisah Sambut Kapolda Maluku 



AMBON - Kepolisian Daerah 
Maluku menggelar pisah sambut 
Kapolda Maluku dari pejabat lama 
Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, 
M.M., kepada pejabat baru Irjen 
Pol. Drs. Baharudin Djafar, M.Si., 
yang dilaksanakan di Gedung Is- 
lamic Center Ambon, Jumat (14/2). 

Acara malam pisah sambut ini 
turut dihadiri Gubernur Maluku 
Irjen Pol. (Purn. Drs. Murad Ismail, 
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen 
TNI Marga Taufiq para Forkopim- 
da Maluku, Tokoh Agama, Tokoh 
Masyarakat, Pengurus Bhayangkari 
Daerah Maluku serta seluruh pers¬ 
onel Polda Maluku. 

Dalam sambutan mantan Kapol¬ 
da Maluku, Irjen Pol. Drs. Royke 
Lumowa, M.M., menyampaiakan 
banyak terima kasih kepada 
seluruh lapisan masyarakat maluku 
dan Instansi Pemerintah baik TNI 
maupun Pemda yang selalu bersa¬ 
ma-sama mendukung dan mem¬ 
bantu dalam menjaga kamtibmas 
di daerah Maluku bumi raja-raja 
ini. “Saya berharap agar kebersa¬ 
maan kita ini selalu teriaea denean 


baik sehingga dimana saja kita be¬ 
rada kita saling berangapan sebagai 
saudara, kami juga mengarapkan 
agar masyarakat Maluku bisa sela¬ 
lu mendokan saya di tempat tugas 
yang baru, semoga amanah yang 
diembankan oleh negara ini bisa 
saya laksanakan dengan baik dan 
benar,” ungkap Lumowa. 

Pada kesempatan itu pula. Kapolda 
Maluku yang baru menyampaikan 
mohon doa dan dukungan dari 
seluruh masyarakat Maluku, kami 
yang baru bertugas di Maluku akan 
melaksanakan amanah negara ini 
dengan baik, jujur dan benar, kami 
juga akan melanjutkan program 
kerja yang sudah dibuat oleh Ka¬ 
polda Maluku yang lama. “Mohon 
dukungan dari seluruh instansi Pe- 
merintan dan TNI agar bisa men¬ 
dukung kami selama kami bertugas 
di Maluku ini,” pinta Kapolda Malu¬ 
ku Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar. 

Usai sambutan, acara dilanjutkan 
dengan pemberian cendera mata dari 
Gubernur Maluku, Pangdam XVI/ 
Pattimura, Ketua DPRD Maluku 
dan Danlantamal IX Ambon. (M03) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











